EDISI | HARGA Rp45.000 (Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp49.9001 


LightWeight Distro 


s Fluxbuntu 7.0 " gOS 2.0.0 Betal " OpenGEU 7.10 
s LinuxMint 4.0 XFCE beta008 " SAM Linux 2007 
s Zenwalk 5.0 


Hi  CantOs 5. 1 


v Berdasarkan kode sumber RHEL 5.1 PERMAINAN 
V Free, stabil, dan didukung oleh komunitas 


Masih takut mencoba instalasi Linux? Coba dahulu Wubi 
untuk menginstalasikan Ubuntu di Windows XP p4e 


IPCop Sebagai Web Proxy 


Proses konfigurasi proxy server secara cepat dan mudah 
menggunakan IPCop dan Advance Proxy pas 


Remastering Distro Ubuntu 
z Langkah cepat pembuatan distro berbasis 


Ubuntu menggunakan Reconstructor p-4o 


IKLAN 


:LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


MINANG InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 


PusLications Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedi3 #LINUX Kan 


EDITORIAL 


OPEN SOURCE JUGA 
BISA UNTUK BISNIS 


Linux dan software open source lainnya telah 
lama digunakan oleh banyak perusahaan dan 
pemerintahan di berbagai negara, termasuk In- 
donesia. Pemanfaatan Linux dan open source " 
untuk bisnis dapat terjadi pada dua sisi, yaitu Pa 
sisi pengguna dan penyedia produk/jasa yang —. 

terkait software open source. 


Konsep pengembangan software open source A 


terbukti tidak menghambat perkembangan TI 
Rusmanto Maryanto (rus@infolinu.co.id) 


dan bisnis yang menggunakan TI itu. Bahkan se- 
baliknya, kemajuan pesat di bidang open source 
telah dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai 
institusi maupun perorangan. Banyaknya perusahaan dan pemerin- 
tahan yang bermigrasi dari software proprietary ke open source dise- 
babkan antara lain rendahnya biaya untuk mendapatkan software 
open source dan kemudahannya untuk disesuaikan dengan kebutu- 
han pengguna. Anda dapat melihat itu dari berita kesuksesan pen- 
jualan beberapa produk laptop mini yang dibundel dengan Linux. 

Sekadar contoh, pengguna software open source untuk men- 
jalankan bisnis dalam skala besar adalah perusahaan jasa Internet 
Google dengan berbagai macam produk dan jasanya. Contoh dari 
Indonesia juga tidak sedikit, meskipun skalanya masih jauh lebih 
kecil dibanding Google, misalnya perusahaan jasa di bidang In- 
ternet seperti hampir semua ISP dan Webhosting. Contoh untuk 
pemerintahan adalah Spanyol, Jerman, Polandia, Afrika Selatan, 
Brasil, China, Jepang, dan beberapa instansi pemerintah Indone- 
sia dengan program IGOS-nya. 

Itu semua baru contoh institusi pengguna. Bagaimana dengan 
perusahaan yang berbisnis dengan produk berbasis teknologi open 
source? Untuk menjawab pertanyaan ini secara lengkap, kami 
menurunkan laporan "Utama" edisi ini tentang perusahaan-peru- 
sahaan dari berbagai penjuru dunia yang sukses memanfaatkan 
teknologi open source. Sayangnya, belum ada perusahaan Indone- 
sia yang masuk dalam daftar meskipun secara langsung maupun 
tidak sudah ada yang menjadi partner perusahaan-perusahaan 
itu. Peluang bisnis dengan open source ini sangat terbuka untuk 
siapa saja, termasuk Anda, karena rendahnya hambatan dari sisi 
teknologi dan hukum hak cipta.m 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 


www.infolinux.web.id INFOLINUX M 04/2008 3 


INDEKS 


Edisi 04/2008 


1 
(NAN KKN 
MERK 
KURANI 


NI. og 
.. 


| Home Computar 


WORKSHOP OPEN SOURCE Fs 
A 8 ' i 


- Workshop Open 
AMIK V 


Editorial 
Indeks 


Aktual 

Google Mendukung Perkembangan 
Wine 

Linux Standard Base 3.2 

Amazon Merilis MP3 Downloader 
untuk Linux 

SUSE Linux Enterprise Point of 
Service 

Red Hat Targetkan Pendapatan 
US$1 Milyar 

Linpus Linux Lite untuk UMPC 
Sun Microsystems Mengakuisisi Innotek 


Opini 
I Made Wiryana: Impian Microsoft 
Diwujudkan Linux 


85.31.186.104 


Jena Germany 


That means, you are NOT USING our 


(101 Budi Raharjo: Kesulitan Pengadaan TI 
(12) Michael S. Sunggiardi: Berbisnis di 
Komunitas 


(14) Surat Anda 


Testilinux 
(16) GIMP, Solusi Open Source yang 
Sangat Andal 


Distro 
(19) gOS 2.0.0 Betal 
(19) OpenGEU 7.10 


Software 
(201 LimeSurvey 1.70 
(20) RoseGarden 1.6.1 


Game 
(221 555-BOOM! 0.6 


(221 BoPaBo1l 


Buku 
(23) Google Web Toolkit Applications 
(231 Petunjuk Praktis Penggunaan 
Ubuntu 7.04 
(23) PHP Web 2.0 Mashup Projects 


Software Pilihan 
(24) NoteCase 1.8.1 
(25) Liferea 1.4.13 
(251 Anki 0.9.5 
(25) CAIDA CoralReef 3.8.3 
(25) Xplorer 0.9.0 
(26) Dilm 2.1 
(261 Super Mario War 1.7 
(261 Pinot 0.83 1.04 
(261 Floola 2.8 
(27) TuxGuitar 0.9 / 1.0 RC1 
(27) Simutrans 0.99.17.1 
(27) Battles of Antargis 0.2 
(27) Tomboy 0.8.2 / 0.9.7 


Utama 
(28) Perusahaan-Perusahaan Open 
Source Sukses 


Solusi 
(36) Mengubah Label USB FlashDrive 


Praktik Instan 
(38) Instal & Setting gOS 
(40) Remastering Ubuntu 7.10 


(421 Komunitas 


Warnux 

(44) IPCop Sebagai WebProxy 

(47) Daftar Warnet Berbasis Linux di 
Indonesia 


Tutorial 

(48) Instalasi Ubuntu 7.10 dari Windows 

(521 Membuat Control Panel Sendiri: 
Sysinfo 

(581 Berbagai Tip Mplayer 

162) Memproses File Teks dan 
Konfigurasi Program 

(701 Wajah Putih Bersih, Berseri, dan 
Kulit Lembut Bercahaya 


Workshop 
(741 Beragam Operasi Angka 
Menggunakan PHP 
(761 Anonymouse Browsing dengan Tor 
(77) Instalasi Mozilla Firefox 3 


1781 Info Harga 
1801 Kuis InfoLINUX 


(821 Edisi Mendatang 


4 


04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Google Mendukung Pengembangan Wine 


gineer di Google, mengirimkan 

pesan ke mailing list Wine, tem- 
pat di mana dia mendeskripsikan be- 
berapa kemajuan pada Wine (http:// 
winehg.org) yang disponsori oleh 
Google. 

Kegel mengatakan, Google mem- 
bayar Codeweavers untuk membuat 
Photoshop CS dan CS2 bekerja lebih 
baik di belakang Wine karena Photo- 
shop merupakan salah satu aplikasi 
yang selalu diminta oleh pengguna 
Linux. Selain Adobe Photoshop, 
Kegel juga mengatakan kalau Flash 
8 juga dapat berjalan lebih baik di 
Wine. 

Photoshop dikenal sebagai men- 
jadi salah satu aplikasi editing grafis 
yang paling profesional. Karena 


I- Kegel, seorang software en- 


Photoshop belum terse- 
dia untuk sistem operasi 
Linux, maka tidak banyak 
kalangan desain grafis 
yang menggunakan Linux. 
Meskipun banyak alternatif 
lain di Linux seperti GIMP, 
kalangan desain grafis masih banyak 
yang mempertimbangkan kembali 
karena GIMP belum memiliki fitur 
yang penting seperti dukungan ter- 
hadap CMYK. 

Dan Kegel, Lei Zhang, dan Alex 
Balut, juga telah memperbaiki bug 
yang terdapat pada Wine. Google 
mendukung beberapa pekerjaan 
yang dilakukan Codeweavers untuk 
meningkatkan dukungan untuk ap- 
likasi Dragon Naturally Speaking. 
Para pengguna yang sebelumnya ti- 


Google 


dak dapat menggunakan aplikasi ini, 
kini telah dapat menjalankan Dragon 
Naturally Speaking lewat Wine. 
Google akan terus melanjutkan 
untuk memberi dukungan terhadap 
project Wine, agar dapat membuat 
banyak user untuk bermigrasi ke 
Linux. Jeremy White, salah satu de- 
veloper Wine mengatakan, kalau pi- 
hak Wine sangat senang dapat beker- 
jasama dengan Google dan berharap 
hal ini dapat semakin meningkatkan 
kemampuan dari Wine.» 


Linux Standard Base 3.2 


Linux Foundation, 

telah mengumumkan 
update terbaru dari Linux 
Standar Base (LSB). Up- 
date terbarunya, yakni 
LSB 3.2, membawa sejum- 
lah fitur baru untuk bahasa 


pi waktu lalu, 


tur lain, maka rilis kali ini 
menyediakan fungsi yang 
dibutuhkan oleh para ISV 
untuk dapat men-develop 
aplikasi yang portabel dan 
cross distribution format. 
LSB juga menawarkan 
interoperabilitas dan kom- 


pemrograman pabilitas antara- 
interpreter, SONRDS plikasi di sistem 
printer, mul- 9 P, operasi Linux. 
timedia, dan Pa A2 Distro Linux 
sebagainya. Pa Im Seperti Debian, 

Jim Zem- & me S Mandriva, Red 
lin, Executive Hat, Ubuntu, dan 
Director pada Xandros telah 


Linux Foun- 


dation menga- 
takan,  LSB 
telah men- 


galami peningkatan per- 
mintaan di sejumlah ISV 
yang ingin membangun 
aplikasi portabel di Linux. 
Dengan menyertakan tam- 
bahan bahasa pemrogram- 
an interpreter, dukungan 
printer, serta beberapa fi- 


disertifikasi ke 

standar LSB. Fi- 

tur yang paling 

penting dalam 
LSB 3.2 adalah dukungan 
untuk bahasa pemrogram- 
an interpreter Perl dan Py- 
thon, yang dapat memberi 
keyakinan para developer 
bahwa aplikasi yang me- 
reka buat dapat berjalan 
di berbagai distro. m 


Amazon Merilis MP3 
Downloader untuk Linux 


mazon.com telah meri- 
A: aplikasi MP3 Down- 

oader untuk para peng- 
guna distro Fedora, Debian, 
Ubuntu, dan OpenSUSE. 
Tools ini dapat mempermu- 
dah para pengguna Linux 
untuk dapat men-download 
album lagu secara legal. Se- 
belum aplikasi ini dirilis, 
para pengguna hanya dapat 
men-download lagu satu per 
satu yang terasa tidak efek- 
tif karena dapat memakan 
waktu serta biaya. 

Sebelum adanya ap- 
likasi ini, para pengguna 
Linux biasa menggunakan 
web browser, pergi ke situs 
Amazon.com dan membeli 
lagu secara satu per satu. 
Masalahnya, transaksi se- 
perti ini terasa tidak efek- 
tif sehingga membutuhkan 
lebih banyak biaya. Keun- 


e- 


Amazon MP3 Downloader 
202 
Copyright 2007-2008 Amazon.com 


#cnea 


amazonmp3 


Shop Amazon MP3 Store 


tungan yang ditawarkan 
oleh aplikasi Amazon ini 
adalah dapat mempermu- 
dah user untuk membeli 
album atau menunggu gil- 
iran beberapa pembelian 
lagu untuk di-download. 
Lagu yang di-download 
bersifat DRM-free, se- 
hingga Anda bebas untuk 
memutarnya di setiap per- 
angkat atau media player 
yang Anda miliki. Untuk 
saat ini, layanan ini hanya 
tersedia untuk pengguna 
yang berada di US.» 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 8 04/2008 


5 


AKTUAL 


6 


KDE 


Setelah KDE 4.0 dirilis pada Januari 2008 
yang lalu, Tim Developer KDE kembali 
mengumumkan rilis perbaikan kedua dari 
KDE, yakni KDE 4.0.2. Versi ini membawa 
sejumlah perbaikan dari KDE 4.0. Beberapa 
perbaikan yang dilakukan, di antaranya 
penambahan fitur di Plasma, perbaikan en- 
gine KHTML web browser, dan perbaikan 
bugs pada sejumlah aplikasi KDE 4.0. 


Linux Mint 


Pada awal Maret lalu, Linux Mint telah meng- 
umumkan rilis final Linux Mint 4.0 KDE 
Community Edition (Daryna KDE CE). Meski 
KDE 4.0 sudah keluar, Daryna KDE CE masih 
berbasiskan KDE 3.5.8. File iso Daryna KDE 
CE, hanya tersedia untuk dapat di-burn ke 
format DVD. Jika menginginkan file iso un- 


SUSE Linux Enterprise Point of 
Service 


ovell mengumum- 
kan ketersediaan 
dari SUSE Linux 


suse NOVvel|, : 
Ul @ Service sebagai versi 


terbaru dari solusi op- 
timisasi Linux Novell untuk kalangan komputer retail. Hal ini memungkinkan 
kalangan retail untuk mengubah dan memanajemen sistem point of service 
(POS), serta dapat mengurangi biaya in-store dan pusat data. 

Roger Levy, Senior Vice President dan General Manager pada Open Plat- 
form Solution untuk Novell mengatakan, SUSE Linux Enterprise Point memi- 
liki kemampuan yang familiar dan terjamin dari Novell Linux Point of Service 
ke dalam platform SUSE Linux Enterprise 10. 

SUSE Linux Enterprise Point of Service (SLEPT) mendukung lingkungan 
multi-tier POS yang luas, seperti untuk sebuah perusahaan retail yang be- 
sar. SLEPT juga menyertakan sejumlah aplikasi dalam kemasannya, yang 
menawarkan sejumlah fungsi yang diperlukan oleh standar industri retail un- 


tuk versi CD, pengguna dapat men-down- 
load file Linux Mint miniKDE 4.0. 


tuk pembuatan aplikasi seperti aplikasi JavaPOS. 
Melihat bagusnya produk SLEPT buatan Novell ini, IBM merasa tertarik 
dengan produk ini, dan ingin bekerja sama dengan pihak Novell.m 


Red Hat Targetkan Pendapatan USS1 Milyar 


telah memiliki rencana di perusahaan tempatnya ber- 

naung sekarang ini. Whitehurst memiliki tujuan untuk 
meningkatkan pendapatan perusahaannya selama tiga ta- 
hun ke depan, dengan pendapatan sekitar US$1 milyar. 

Jim Whitehurst menggantikan Matt Szulik, yang telah 
meninggalkan posisi CEO setelah sembilan tahun dikare- 
nakan faktor kesehatan keluarga pada 1 Januari 2008. 
Matt Szulik sekarang adalah chairman pada label Red 
Hat. Whitehusrts sendiri sebelumnya bekerja sebagai 
COO di Delta Airlines. 

Whitehurst ingin memajukan sistem operasi ini, dan 
hal ini dapat terlihat dari aktivitas Red Hat saat ini yang 
berada di sekitar SOA dan middleware. Dirinya berpikir, 
kalau Red Hat berada dalam area ini maka dapat semakin 
maju. Perusahaan mungkin akan mengurangi kesuksesan 
produk RHEL dan berkonsentrasi pada middleware, yang 
akan bekerja dengan virtualisasi untuk menawarkan la- 
yanan dan aplikasi dari vendor software independen 
dalam paket portabel. 

Red Hat sedang mencoba untuk dapat mengombinasi- 
kan antara sistem operasi, virtualisasi, middleware, ap- 
likasi ISV, dan pengiriman software sebagai pelayanan 


Is Whitehurst, yang dikenal sebagai CEO baru Red Hat, 


04/2008 M INFOLINUX 


dari sebuah platform pusat 
data enterprise. Whitehurst 
juga tidak merasa terintimi- 
dasi oleh Microsoft. Dirinya 
malah berpikir, kalau plat- 
form open source yang dipi- 
lih perusahaannya bernaung, 
lebih memiliki nilai produk 
yang tinggi sehingga dapat 
bersaing dengan Microsoft. re d h at @ 
Dalam sebuah wawancara 
dengan Network World, Whitehurst mengatakan bahwa 
Red Hat merupakan sebuah perusahaan yang tetap me- 
miliki banyak pekerjaan untuk membuat proses dan 
sistem, serta struktur organisasi internal yang baik untuk 
dapat melanjutkan perluasan secara efektif. Whitehurst 
menghabiskan banyak waktu untuk membuat keyakinan 
bahwa pihaknya dapat membuat model pembuatan kepu- 
tusan dari semua infrastruktur dasar, untuk meyakinkan 
bahwa pihaknya menjalankan bisnis dan aktivitas tanpa 
menghalangi siapapun. Semoga saja keinginan CEO Red 
Hat yang baru ini untuk meningkatkan pendapatan Red 
Hat dapat tercapai.» 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Linpus Linux Lite untuk UMPC 


inpus yang banyak digunakan sebagai 
Iu OS laptop, berkeinginan untuk 

menjadi pemain besar di pasar Linux 
dengan produknya, yakni Linpus Linux 
Lite, sebuah distro dengan fitur interface 
dual-mode. 

Linpus Linux Lite merupakan sebuah 
distro komersial yang ditujuan untuk 
UMPC (Ultra-Mobile PC) murah, seperti 
Eee PC, Cloudbook, ataupun Classmate PC. Distro ini dapat berjalan dengan 
baik pada mesin dengan CPU pada 500 MHz, 128 RAM dan 512 MB space 
harddisk. Desktop didesain secara spesial dengan layar 7 inchi. Pada waktu 
yang sama, Linpus Linux Lite hadir dengan bundel aplikasi open source me- 
narik seperti OpenOffice.org. 

Dua mode user interface yang terdapat pada Linpus Linux Lite, yaitu Easy 
dan Normal. Mode Easy memiliki icon yang kaya warna dan besar, dan me- 
nyusun software menurut kegunaannya. Kumpulan aplikasi dibuat menjadi 
grup dalam tabs: internet, work, learn, play, dan setting. Jika menginginkan 
tampilan PC yang tradisional, para pengguna dapat berpindah ke mode Nor- 


SkipStone 


Satu alternatif baru untuk web browsertelah 
hadir. Aplikasi yang bernama SkipStone ini 
merupakan web browser yang dibuat ber- 
basiskan GTK-, dan dibuat berdasarkan 
engine Gecko. Rilis SkipStone 1.0 ini telah 
dilengkapi dengan sejumlah fitur seperti 
bookmarks, download dengan SkipDown- 
load, serta adanya aplikasi mail dan rss cli- 
ent menggunakan aplikasi eksternal. 


Slax 


Distro LiveCD berbasiskan Slackware, yakni 
Slax, pada 28 Februari yang lalu telah meng- 
umumkan ketersediaan rilis Slax 6.0.1. Be- 
berapa fitur terbaru yang terdapat pada rilis 
ini adalah perbaikan tampilan yang terdapat 


mal, untuk beralih ke desktop KDE 3.5.x. 


Warren Coles, Sales dan Marketing Manager Linpus mengatakan, objektif 
perusahaan pada produk ini adalah membuat sebuah OS yang menawarkan 
pilihan, serta kemudahan penggunaan untuk para pengguna UMPC.& 


pada module silk, perbaikan proses mount 
point, perbaikan swap partition yang tidak 
diaktifkan, dan penyertaan versi update se- 
jumlah aplikasi. 


Sun Microsystems Akuisisi Innotek 


Sun Microsystems (Sun) akhir-akhir ini. Setelah ber- 

hasil mengakuisisi MySAL, belum lama ini Sun telah 
mengumumkan, kalau perusahaannya telah mengadakan 
kesepakatan untuk membeli Innotek. Innotek sendiri dike- 
nal sebagai pembuat dari software virtualisasi VirtualBox 
yang memiliki kemiripan fungsi dan 
tampilan seperti aplikasi VMWare. 

Dengan memungkinkan pengem- 
bang untuk membangun, menguji 
dan menjalankan aplikasi lebih 
efisien pada beberapa platform, Vir- 
tualBox akan memperluas platform 
Sun xVM ke desktop dan mem- 
perkuat kepemimpinan Sun di pasar virtualisasi. 

Dengan lebih dari 4 juta download sejak Januari 2007, 
produk VirtualBox open source Innotek secara cepat men- 
jadi salah satu platform virtualisasi developer desktop 
terkemuka. Kini, sebagai bagian dari portfolio Sun xVM, 
VirtualBox akan mendapat dukungan dari komunitas 
pengembangan global, sumber daya lapangan dan mitra 
Sun untuk menjadikan VirtualBox semakin menarik bagi 
pengembang dan pengguna akhir yang akan mendorong 


rs banyak gebrakan baru yang telah dilakukan oleh 


www.infolinux.web.id 


DS 
H&SUN 


microsystems 


adopsi lebih luas di sejumlah komunitas. 

VirtualBox memungkinkan desktop atau PC laptop 
menjalankan sistem operasi Windows, Linux, Mac atau 
Solaris untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang 
berbeda secara bersamaan, dan menggantinya hanya 
dengan sekali klik mouse. Cara ini lebih mempermudah 
pengembang untuk membangun 
aplikasi multi-tier atau lintas plat- 
form, atau power-user untuk me- 
manfaatkan aplikasi yang mungkin 
tidak tersedia untuk sistem operasi 
dasar pilihan mereka. 

Rich Green, Wakil Presiden Ekse- 
kutif Sun Software mengatakan, 
kalau VirtualBox akan menjadikan Sun sebagai peleng- 
kap yang sempurna bagi produk server Sun xVM yang 
baru saja diluncurkan. Server Sun xVM didesain untuk 
menciptakan lingkungan TI yang dinamis di pusat data 
center, sementara VirtualBox ideal untuk semua laptop 
atau lingkungan desktop dan akan berkolaborasi secara 
sempurna dengan aset yang berfokus pada pengembang 
Sun lainnya seperti GlassFish, OpenSolaris, OpenJDK, 
dan MySOL.m 


INFOLINUX & 04/2008 


7 


OPINI 


| Made Wiryana 


Impian Microsoft 
Diwujudkan Linux 


& 


Ny 
ia LING 


etika Negroponte mencanang- 
kan OLPC yang menggunakan 
GNUJ/Linux, banyak orang men 
cibir, termasuk para vendor 
besar. Ada yang mencibir karena 
menganggap itu khayalan yang tak 
masuk akal, ada juga karena bagian 
dari strategi marketing agar orang 
Is tidak percaya dengan kemungkinan 
" baru yang akan dibuka oleh kompu- 
“ ter seperti OLPC. Walau lebih mahal 


dari rencana, OLPC berhasil menerobos harga notebook. 


Tren ini diikuti oleh produk lainnya 
seperti Asus EeePC yang laku bak 
kacang goreng. Setelah Asus EeePC, 
model notebook seperti ini diikuti 
oleh Everex Cloudbook, Noahpad, 
dan Elonex. Komputer seperti 
OLPC atau Asus EeePC memiliki 
pendekatan yang berbeda dengan 
notebook normal atau subnotebook, 
yaitu mencoba memenuhi kebu- 
tuhan komputasi yang lebih khu 
sus. Misal untuk kebutuhan meng- 
akses Internet (browsing, chatting, 
membaca e-mail), atau untuk kebu- 
tuhan hiburan (misal perangkat ga- 
me yang portabel, melihat film dan 
mendengar musik), atau juga untuk 
kebutuhan pendidikan. Jadi tidak 
saja dari sisi ukuran ataupun ben- 
tuk saja yang lebih kecil, tetapi 
membutuhkan kustomisasi perang- 
kat lunak, baik dari sistem operasi, 
desktop, ataupun aplikasinya. 


Dari sisi perangkat keras, seba- 
gian besar notebook murah tersebut 
memanfaatkan arsitektur yang dise- 
but UMPC (Ultra Mobile PC), yang 
sebelumnya dikenal dengan sebutan 
Project Origami, kerja sama antara 
Microsoft, Intel, dan lain seba- 
gainya. Tentu saja awalnya 


bila tetap menggunakan Windows 
XP. Jadi Microsoft masih bercita- 
cita produk notebook mini yang 
bisa dibawa-bawa pengguna dan 
tentu saja dengan sistem operasi MS 
Windows. 

Langkah yang dilakukan Asus, 
Everex dan vendor lainnya dengan 
memilih GNU/Linux sebagai sistem 
operasi dari notebook murah ter- 
sebut merupakan pilihan yang tepat 
ketimbang menunggu kesiapan MS 
Windows untuk perangkat keras 
kelas ini. Keberadaan source code 
dan arsitektur GNU/Linux me- 
mungkinkan menyusun sistem yang 
sesuai dengan keterbatasan perang- 
kat keras. Vendor perangkat keras 
dapat melakukannya itu sendiri tan- 
pa menunggu-nunggu kebijakan pe- 
rusahaan besar seperti Microsoft 
untuk mengembangkanya. 

Sebagai contoh, Asus HeePC agar 
dapat memotong ukuran sistem ope- 
rasi, menggunakan busybox yang 
telah dikustomisasi khusus. Sebab 
bila menggunakan program utilisas 
sistem operasi yang biasa digu- 
nakan untuk server atau desktop, 
ukurannya akan jadi lebih besar. 

Begitu juga ketika Everex Cloud- 
book yang menginginkan penggu- 
naan aplikasi yang ada di Internet 
sebanyak mungkin, misal dengan 
memanfaatkan aplikasi online 
Google, maka dapat dikembangkan 
distro khusus gOS yang merupakan 
turunan dari Ubuntu, tapi meng- 
gunakan lingkungan desktop En 
lightenment. 


kk 
Linux memungkinkan menyusun sistem 
sesuai keterbatasan perangkat keras.,, 


Microsoft ingin mengembangkan 
untuk Windows XP tablet edition 
atau Windows Vista. Memang bebe- 
rapa prototipe yang menggunakan 
UMPC ini telah diperkenalkan, 
tetapi dari harga masih cukup 
tinggi. Hal itu disebabkan beberapa 
komponen belum bisa diperkecil 


Bayangkan bila menunggu ven- 
dor sistem operasi seperti Windows 
untuk dapat melakukan kustomi- 
sasi khusus seperti ini, tentu di sam- 
ping membutuhkan waktu lama, 
juga harus adanya justifikasi bisnis 
yang memadai serta urusan legal 
yang tidak mudah. 


8 


04/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Kesulitan Pengadaan TI 


i banyak perusahaan besar, ba- 
gian yang melakukan pembeli- 
an perangkat keras dan pe 
rangkat lunak adalah bagian 
pengadaan (procurement). 
menerima permintaan pengadaan 
dari orang TI, yang sebelumnya men 
dapat permintaan dari 
(user). Misalnya sebuah bank yang 
ingin mengembangkan layanan in- 
ternet banking. Ide layanan ini ber 


Mereka 


pengguna 


asal dari bagian delivery channel (kita sebut pengguna). 


Pengguna dari bagian delivery chan- 
nel ini kemudian mendefinisikan 
keinginannya dalam bentuk sebuah 
reguirement TI untuk bisnis. 

Sering kali pengguna ini tidak 
terlalu paham bagian teknisnya, 
meskipun mereka sangat paham 
dari aspek bisnisnya. Mereka kemu- 
dian meminta bantuan bagian tek- 
nologi informasi, yang kita sebut 
orang TI. Orang TI ini kemudian me- 
nerjemahkan permohonan dari peng 
guna tadi yang berbentuk reguire- 
ment bisnis menjadi spesifikasi ke- 
butuhan yang teknis. 

Spesifikasi teknis ini kemudian di 
gunakan bagian pengadaan untuk 
proses pengadaan yang biasanya me- 
lalui tender. Bagian pengadaan ka- 
dang menulis wulang spesifikasi 
teknis agar mendapatkan perangkat 
dengan harga yang paling optimal, 
tanpa mengorbankan kemampuan 
teknisnya. Selain itu, ada aturan 
pengadaan yang tidak memper- 
kenankan penyebutan produk atau 
vendor tertentu tanpa alasan yang 


diperkenankan oleh aturan tersebut. 

Kelihatannya proses yang dije- 
laskan di atas tidak terlalu rumit, 
ternyata pada praktiknya banyak 
mengandung masalah. Mari kita 
lihat beberapa masalah yang mung- 
kin timbul. 

Pertama adalah soal reguirement 


lam spesifikasi teknis. Sering kali 
pengguna sudah membidik sistem 
atau produk tertentu sehingga me- 
nyulitkan spesifikasi teknis tanpa 
menyebutkan nama. Sebetulnya 
pengguna tidak menginginkan diri- 
nya dikekang oleh satu produk atau 
satu vendor saja, tapi kadang 
mereka tidak tahu alternatif yang 
lain. Ini menyulitkan bagi orang TI 
untuk menerjemahkannya menjadi 
spesifikasi yang netral. Terkadang 
orang TiI-nya terpaksa menyerah 
terhadap pengguna dan mem- 
berikan spesifikasi yang sudah 
menjurus kepada satu produk ter- 
tentu. Atau orang TI ini juga sudah 
terbiasa dengan sebuah platform 
tertentu sehingga spesifikasi cen- 
derung condong ke platform ter- 
sebut. Mengubah kebiasaan bukan 
sebuah hal yang mudah. 

Hal di atas menyulitkan pihak 
pengadaan yang kurang memiliki 
kemampuan teknis jika diban- 
dingkan dengan orang TI. Ataupun 
kalau mereka paham, kadang me- 
reka disudutkan oleh pihak TI. 
(“Kalau tidak kompatibel, kamu 
mau bertanggung jawab?”) Pihak 
pengadaan sering menerima apa 
yang diminta oleh orang TI. Aki- 
batnya mereka berada pada posisi 
yang lemah ketika bernegosiasi 
dengan vendor. Terjadilah kekis- 
ruhan dan saling menyalahkan oleh 


terbiasa dengan sebuah platform 
tertentu sehingga spesifikasi cenderung 
condong ke platform tersebut.,, 


yang seharusnya datang dari peng- 
guna, atau orang bisnis. Sering kali 
mereka tidak dapat mendefinisikan 
apa yang mereka mau secara rinci. 
Akibatnya reguirement yang ada 
tidak jelas, ambigu, dan tidak leng- 
kap. Padahal reguirement ini me- 
nentukan hasil akhirnya. 
Permasalahan kedua adalah me- 
nerjemahkan reguirement ini ke da- 


tiga pihak, pengguna, orang TI, dan 
orang pengadaan. 

Kita kembali ke inti perma- 
salahan. Bagaimana cara memenuhi 
kebutuhan bisnis dengan perangkat 
(hardware dan software) yang se- 
suai dan dengan harga yang opti- 
mal? Nampaknya ketiga pihak itu 
harus duduk bersama dalam meme- 
cahkan masalah ini.m 


10 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Berbisnis di Komunitas 


iga bulan terakhir ini dunia 
komputer di Indonesia dira- 
maikan oleh promosi salah satu 
produsen notebook terbesar di 
dunia, yaitu memasarkan jenis note- 
book kecil yang dijual dengan harga 
murah. Notebook kecil murah 
awalnya diprakarsai oleh Nicholas 
Negroponte dengan proyek yang 
disebut OLPC (One Laptop per 
Child), yang tujuannya membuat 


itu 


produk notebook berharga di bawah US$100. 


Usaha Negroponte untuk mewu- 
judkan impiannya tidak main-main, 
karena semua pemain besar di du- 
nia komputer diajaknya untuk ber- 
kolaborasi dan menyumbangkan 
pemikirannya, termasuk pembuat 
chip dunia, seperti AMD dan Mar- 
vell, juga pabrikan notebook ter- 
besar di Taiwan, @uanta. 

Proyek OLPC ini sangat meng- 
gemparkan dunia pada awal diper- 
kenalkannya, karena memang me 
nyentuh negara-negara miskin dan 
berkembang yang tidak mempunyai 
kesempatan untuk “mencicipi” tek- 
nologi, dan semua negara berkem- 
bang berlomba-lomba untuk me 
minta programnya dijalankan. Te- 
tapi kenyataan berbicara lain, rupa- 
nya target US$100 per laptop tidak 
dapat dipenuhi, mungkin karena ti- 
dak semua negara berniat untuk 
membeli laptop-nya, sehingga skala 
ekonominya menjadi rendah dan ti- 
dak dapat memenuhi harga yang di- 
minta. Akhirnya program OLPC ini 
berubah menjadi program donor 


atau bantuan yang diberikan oleh 
siapa saja untuk membeli laptop 
yang harganya lebih dari US$100. 
Negroponte dengan OLPC-nya 
adalah contoh upaya untuk mengga- 
bungkan komunitas pemakai tekno- 
logi informasi yang semakin lama 
semakin besar dengan dunia bisnis 
komputer itu sendiri. Di Indonesia, 
usaha penggabungan dua dunia 


Dunia teknologi informasi adalah 
dunia baru yang penuh dengan hara- 
pan, di depannya terbentang satu ke- 
sempatan yang tidak terbayangkan. 
Kesempatan emas yang dilihat oleh 
Negroponte betul-betul dimanfaat- 
kannya dengan cara menggalang 
seluruh pihak yang terkait, mulai 
dari produsen chip, pabrikan kom- 
puter, sampai penyedia sistem ope- 
rasi yang semuanya berharap dapat 
menguasai dunia melalui program 
OPLC. 

Jadi, pernyataan Negroponte ten- 
tang proyek pendidikan dan bukan 
proyek laptop, sebetulnya agak ber- 
lawanan, karena biar bagaimana- 
pun, dunia bisnis sangat berperan di 
dalam proyek OLPC ini. Dan se- 
perti yang terjadi, impian menjual 
laptop di bawah US$100 sampai 
hari ini belum dapat direalisasikan. 

Contoh Negroponte yang ber- 
skala dunia ini sebetulnya terjadi 
juga di Indonesia dengan skala lebih 
kecil, hanya di satu kabupaten, 
kotamadya atau kota saja, di mana 
kepentingan masyarakat umum 
yang dikaitkan dengan teknologi in- 
formasi, tetapi belakangan sudah 
siap berbagai upaya untuk menarik 
keuntungan dari proyek ini. 

Susah menarik garis nyata antara 
kepentingan pribadi dan kepen- 
tingan bersama, karena masih lang- 
kanya pemain di dunia teknologi 
informasi, apalagi kesempatannya 
masih luas sekali. 


Impian menjual laptop di bawah 
US$100 sampai hari ini belum dapat 
dirgalisasikan.,, 


yang berbeda ini sering terjadi, te- 
tapi selalu saja tidak mulus dan 
seringkali menyebabkan perpeca- 
han di antara komunitas itu sendiri. 
Terlebih jika muncul oportunitis 
yang akhirnya  mengobok-obok 
program yang mestinya dijalankan 
untuk orang banyak. 


Membawa kepentingan bangsa 
untuk kemudian mencari keuntu- 
ngan sendiri merupakan tradisi ora- 
ng Indonesia. Sudah tidak aneh jika 
kita melihat wakil rakyat yang bi- 
cara atas nama kepentingan rakyat 
akhirnya masuk ke kepentingan 
sendiri. m 


12 04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


Usul Buat InfoLINUX 

Langsung saja. Saya memiliki bebe- 

rapa usulan untuk InfoLINUX. 

1. Menurut saya, untuk dapat mem- 
buat InfoLINUX terlihat lebih 
menarik dan efisien, bisakah maja- 
lah InfoLINUX untuk mengganti 
kertas majalahnya yang tipis. Saya 
contohkan seperti kertas yang 
digunakan oleh majalah "Time". 

2. Usahakan untuk menyertakan 
ekstra buku komputer setiap dua 
bulan sekali. 

3. Untuk halaman rubrik "Solusi", 
mohon dapat lebih diperbanyak. 

4. Buat edisi khusus (di luar edisi 
bulanan), untuk mengupas atau 
membahas salah satu distro pa- 
ling popular. 

Dwi Ariyanto via e-mail 


Langsung menjawab pertanyaan. 

1. Untuk saat ini, baik InfoLINUX 
edisi ekonomis maupun Info- 
LINUX edisi regular dirasa su- 
dah cukup dengan kertas yang 
digunakan saat ini. Namun tidak 
menutup kemungkinan, suatu 
saat nanti InfoLINUX dapat ber- 
ganti kertas sesuai yang Anda 
sarankan. 

2. Usulan Anda sedang kami per- 
timbangkan. InfoLINUX juga ber- 
harap agar dapat menyertakan 
ekstra buku komputer di majalah 
InfoLINUX secara berkala. 

3. Untuk saat ini, rubrik "Solusi" ha- 
nya dapat disertakan satu halam- 
an untuk setiap edisinya. Untuk 
penambahan jumlah halaman rub- 
rik "Solusi", hal ini harus kami 
rundingkan lebih lanjut. 

4. InfoLINUX pasti akan membuat 
salah satu edisi khusus tentang 
salah satu distro besar pada sa- 
lah satu edisi mendatang. Tunggu 
tanggal mainnya saja ya. 


Kecewa Tidak Ada PDF InfoLINUX 
Saya adalah pembeli setia majalah 
InfoLINUX edisi ekonomis. Saya sa- 
ngat bersemangat untuk memburu 
InfoLINUX 01/2008 karena pada 
halaman edisi mendatang 
InfoLINUX 12/2007 dikatakan ada 
bonus PDF InfoLINUX. Mengingat 
pentingnya PDF ini, saya menduga 
bahwa PDF InfoLINUX ini akan 
dibagikan juga di edisi ekonomis. 
Namun alangkah kecewanya saya 
karena file PDF InfoLINUX tidak 
disertakan pada bonus DVD 
InfoLINUX edisi ekonomis. Bagi 
saya, file PDF InfoLINUX lebih 
berharga daripada kumpulan 
software lain bahkan distro Ubuntu 
yang sampai empat iso. Mengapa 
saya sangat bernafsu dengan PDF 
InfoLINUX? Karena menyimpan file 
PDF InfoLINUX lebih gampang 
daripada ' menyimpan majalah. 
Selain itu, file PDF InfoLINUX juga 
dapat saya berikan ke orang lain. 
Edy Santoso via e-mail 


Kami mohon maaf kalau hal ini da- 
pat membuat Anda merasa kecewa, 
terkait dengan bonus file PDF 
InfoLINUX tahun 2006 yang hanya 
disertakan pada InfoLINUX 01/- 
2008 edisi regular. Untuk mengobati 
rasa kecewa para pembaca edisi 
ekonomis, pada InfoLINUX edisi 
04/2008 ini, kami menyertakan se- 
buah tambahan CD yang berisi file 
PDF InfoLINUX tahun 2007 baik 
untuk InfoLINUX edisi regular mau- 
pun InfoLINUX edisi ekonomis. Ter- 
kait dengan hal ini, terdapat sedikit 
penyesuaian harga pada kedua edisi 
atas tambahan CD tersebut. 


Bonus DVD bermasalah 
Beberapa waktu lalu saya membeli 
majalah InfoLINUX edisi Februari 


2008. Pada pembelian pertama saya 
mencoba DVD Fedora 8, tapi tidak 
dapat berjalan dengan baik, kemu- 
dian saya membeli majalahnya lagi. 
Namun, lagi-lagi bonus DVD ter- 
sebut bermasalah. Mohon solusinya, 
apakah bonus DVD yang rusak ini 
dapat ditukar. Jika bisa, bagaimana 
cara klaimnya. 

Edo via e-mail 


Jika bonus DVD InfoLINUX yang 
Anda terima dalam kondisi rusak, 
silakan kirimkan DVD rusak ter- 
sebut ke alamat kantor kami. Pro- 
sedur dan alamat pengiriman DVD 
rusak ini dapat dilihat pada hala- 
man rubrik "Software Pilihan". 
Bagi pembaca yang berdomisili di 
Jakarta dan sekitarnya, dapat juga 
langsung datang ke kantor kami un- 
tuk menukarkan DVD rusak terse- 
but. Demikian penjelasan yang 
dapat kami sampaikan. 


Lanjutan tutorial IPCop 
Salam kenal. Saya termasuk orang 
yang belum lama kenal dengan 
Linux dan InfoLINUX, khususnya 
mengenai bahasan networking-nya. 
Pada InfoLINUX edisi bulan Janu- 
ari 2008, pernah di ulas tentang dis- 
tro gateway: IPCop, dan pada akhir 
tulisan itu dikatakan akan dilan- 
jutkan. Tapi kok di InfoLINUX edisi 
Februari 2008, sambungan ulasan 
itu tidak ada? Apakah memang 
tidak ada lanjutannya? Mohon 
penjelasannya, terimakasih. 

Ardy Petra via e-mail 


Lanjutan tutorial IPCop dapat 
Anda temukan pada rubrik Warnux 
edisi ini. Semoga lanjutan artikel 
IPCop ini dapat bermanfaat untuk 
Anda dan para pembaca InfoLINUX 
yang lain. 


14 04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TESTILINUX 


GIMP, Solusi Open 
Source yang Sangat 


Andal 


aktu itu saya benar-benar masih 
baru di dunia Linux. Kalau dihitung- 
hitung, bisa dikatakan baru sekitar 
sebulan kurang saya mempelajari 
Linux. Pada pilihan pertama, saya langsung 
jatuh hati dan terus menggali berbagai aspek 
penggunaan Linux Mandriva 20071. Apalagi di 
dukung dengan DVD installer bonus InfoLINUX 
05/2007. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu 
saya pernah mencoba instalasi Linux Mandrake 
8.1. Hanya saja, saya merasa agak trauma 
saat kejadian yang menghabiskan seluruh isi 
harddisk saya karena terformat oleh Linux. 

Sekian tahun berlalu, saya kembali men- 
coba mengeksplorasi Linux. Apalagi dengan 
gegap gempita tentang distro Ubuntu di Inter- 
net. Ini lebih dikarenakan tuntutan pekerjaan 
saya yang membuka usaha cetak foto digital 
dari kamera dan HP, yakni CoolDesign yang ter- 
letak di Jl. Dewi Sartika No. 29, Solo. Di mana 
counter usaha saya sedang mencoba migrasi 
ke Linux secara bertahap. 


“Akhirnya kami ber- 
hasil menyatukan 
subjek pemotretan 
ke dalam lingkung- 
an realitas 

virtual mengguna- 
kan GIMP..., 


Trio aplikasi grafis di 
Linux 


Setelah mencoba berbagai distro Linux, saya 
merasa user friendly dengan penggunaan 
Distro Mandriva 2007.1. Apalagi setelah saya 
mencoba mempelajari trio aplikasi desain grafis 
yang terdapat di Linux. Trio desain grafis di 
Linux yang menjadi idola saya untuk meng- 
gantikan aplikasi di OS terdahulu yakni, F-Spot/ 
digiKam/Picasa untuk menggantikan ACDSee, 
GIMP sebagai alternatif pengganti Adobe Pho- 
toshop, dan InkScape sebagai alternatif peng- 
ganti Corel Draw. Selama tiga minggu kemu- 
dian saya bekerja keras untuk mengeksplorasi 
GIMP dan F-Spot/digiKam (Picasa belum ber- 
hasil instal ke Mandriva) sebagai alat utama 
saya dalam bekerja di bidang cetak foto digital 
menggunakan Linux Mandriva. 


Belajar berbagai tip dan 
trik GIMP 


Setelah ngebut mempelajari GIMP 2.3.x, yang 
secara default terinstal oleh Mandriva 2007.1, 
saya jadi penasaran dan mencari tip dan trik 
lebih lanjut untuk berbagai kondisi yang du- 
lunya dapat dengan mudah saya selesaikan 
dengan aplikasi Adobe Photoshop CS2. Selan- 
jutnya, saya semakin bergairah untuk mencoba 
menerapkan berbagai teknik, tip, dan trik lain 
yang saya miliki dari penggunaan Adobe Photo- 
shop ke GIMP 2.3.x. 


Cukup banyak 


ip dan trik yang berhasil saya 


porting dari teknik yang pernah saya pergu- 


nakan dari Adobe 
bergairahnya, san 
mengumpulkan ke 


Photoshop ke GIMP. Saking 
npai-sampai saya mencoba 
mbali buku dan majalah yang 


berisikan tentang berbagai teknik praktis peng- 
gunaan Adobe Photoshop. Dari sanalah saya 
menjadi lebih terpana dengan kapabilitas dari 


software gratisan yang satu ini. Meski gratisan, 
software ini benar-benar bukan murahan! Ham- 
pir semua teknik Adobe Photoshop yang telah 
disediakan fasilitasnya dalam GIMP, berhasil 
saya porting teknik penggunaannya. 

Sebagai puncaknya adalah pengalaman 
yang sangat menarik, yaitu ketika saya mene- 
mukan trik saya sendiri saat mencoba menyi- 
mulasikan kemampuan  Highlights/Shadow 
dari aplikasi Photoshop pada GIMP. Dengan 
memanfaatkan permainan layer dan mode 
blending-nya, saya berhasil membuat trik 
sendiri yang pada intinya dapat mensimulasi- 
kan kemampuan Highlight/Shadow dari aplikasi 
Adobe Photoshop. Terhitung lebih dari 30 tip 
dan trik berhasil saya pindahkan dari Adobe 
Photoshop ke penggunaan GIMP. Hingga saat 
ini, saya sedang mencoba merumuskan berba- 
gai tip dan trik tersebut dalam bentuk artikel, 
untuk kemudian akan dicoba untuk mengirim- 
kan ke majalah dan tabloid komputer yang ada, 
termasuk ke majalah InfoLINUX. 


Virtual reality 
environment 


Sebagai sebuah counter kecil, tentunya belum 
memungkinkan bagi kami untuk memaksakan 
diri menyediakan studio fotografi yang lengkap 
dan besar. Di dalam ckounter CoolDesign, kami 
hanya menyediakan sebuah ruangan kecil yang 
sekiranya mencukupi dipergunakan sebagai 
studio mini tempat pemotretan, dengan di- 
latarbelakangi selembar kain background yang 
dapat diganti-ganti antara warna biru dengan 
warna merah, dan penerangan yang hanya 
memanfaatkan beberapa lampu neon hemat 
energi saja. Meski demikian, kami tidak ingin 


16 04/2008 » INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TESTILINUX 


S “shadow highlight.xcf-1.0 (RGB, 7 layers) 3072x2304 


File Edit Select Vie 
7 Oon 


File Xtns Help 


Display Navigation 


ssrxaii. 
NAGA, 


Es 


KXBBAUAN | 
usYarxas | 


uta 


1.8 


Rao TJ 1 
aa 1 3 — 12,5096 
N 
. ALALA LaLala 
— - 
2 
Paintbrush |Melshadow ...ght.xcf1 «| Otomatis 
aj ma 
Mode: | Normal slla ma | 
z Ae jika 
Opacity: ma (100,0 (S5 5 
px. 1396 # (Click to paint (try Shift for a straight line, Ctrl to... "YES E. 
Kuas: @ Cirde (11) Mode: Normal 5 
- Pi 
Scale 5 (1.00 IS Opacity mumas |100.0 (3) 
File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters Ng P 
? Pressure sensitivity - 1 dent 
AA — 
Pan FE F FF 5 Fi Tr all (il 2 ckoround copy#3 
Apply Jitter P LL 3 (ana NM & kas) Background copy#4 
Incremental 1 kas) Background copy#1 
Use color from gradient FI 
7 kas) Background copy 
Oj - 
og & Background copy#5 
& Background copy#2 
& PN Background 
& & 5 
Z 3 px F 1306 # Pasted Layer (90,5 MB) BI ba 8 
KE $ @ AA (PER 2 3 Ia  Rasuwondo.-Kongus & Gimp ISI . dAlIs$Ye De bo. 


Gambar 1. Penataan layout GIMP yang menjadi favorit penulis saat bekerja. 


hanya memberikan pelayanan yang seadanya. 
Mengingat kami bergerak pada bidang foto- 
grafi digital, keterbatasan tersebut malah men- 
jadi dorongan bagi kami untuk menggali lebih 
mendalam lagi aspek-aspek digital yang dapat 
diterapkan untuk meminimasi keterbatasan 
fasilitas tersebut. 

Akhirnya, kami berhasil merumuskan apa 
yang kami sebut dengan teknik “Virtual Reali- 
ty environment for photography”. Maksudnya, 
menyatukan subjek pemotretan ke dalam 
lingkungan realitas virtual. Jadi tidak seka- 
dar melakukan penggantian background foto, 
dengan background lain semata. Namun, juga 
disertai dengan menyatukan subjek tersebut 
dengan lingkungan virtualnya. Sehingga secara 
keseluruhan, foto menjadi tampak lebih hidup 
dan menyatu. 

Dengan teknik ini, saya juga sempat mem- 
buat beberapa produk unik, yaitu tidak hanya 
sekadar menciptakan lingkungan realitas vir- 
tual semata, tetapi juga memberikan sentuhan 
imajinatif dan digital imaging. Salah satu yang 
dapat saya contohkan adalah mendudukkan 
(foto yang telah di-crop) seorang anak di atas 
(foto yang telah di-crop) seekor harimau yang 
sedang berjalan di tengah hutan, serta men- 
dudukan (foto yang telah di-crop) seorang anak 
di atas (foto yang telah di-crop) seekor elang 
yang sedang melalang buana di atas sebuah 
danau. Sedangkan, uraian dari teknik pencip- 
taan lingkungan realitas virtual ini sendiri se- 
dang diupayakan oleh saya untuk dirumuskan 
dalam bentuk sebuah artikel, yang mungkin 
akan dimuat oleh majalah InfoLINUX. 


— 


Hebatan mana dengan 
Photoshop? 


Lebih hebat yang mana? Pertanyaan ini sering 
terlontar dari rekan-rekan desainer yang ter- 
tarik dengan GIMP, tetapi selama ini telah 
bergelut dengan dunia Adobe Photoshop. Tentu 
sangat relatif, tergantung pada sudut pandang 
mana kita melihatnya. Ini bukan suatu bahasa 
klise, sekadar untuk pembelaan diri bagi GIMP 
saja. Tapi, coba saja simak kenyataan-kenyata- 
an berikut ini yang saya peroleh berdasarkan 
pengalaman pribadi: 

@ GIMP bersifat free dan open source. Ter- 

masuk dalam pengertian gratis maupun 
bebas. 

@ GIMP aplikasi yang sangat ringan, bahkan 
bisa tetap berjalan dengan baik walaupun 
pada komputer lama kelas rendah. Sedang- 
kan, Adobe Photoshop kian hari kian tam- 
bun dan makin berat. 

@ GIMP tersedia untuk berbagai OS (Platform). 
Sehingga interoperabilitas dari file dokumen 
gambar GIMP sangat tinggi. Sedangkan, 
Adobe Photoshop hanya tersedia untuk OS- 
OS tertentu saja. 

@ GIMP memberikan fasilitas untuk dapat 
membuka dan mengedit file image Adobe 
Photoshop standar (.psd). 

@ Software open source yang lain dapat di- 
pergunakan sebagai alternatif bagi bridge, 
seperti digikam, F-Spot, maupun Google 
Picasa. 

@ Terdapat banyak fasilitas yang khas milik 
GIMP yang tidak diperoleh dalam aplikasi 


Gambar 2. Menyatukan subjek pemotretan fotografi digital dengan lingkungan 
realitas virtualnya. 


lain, termasuk Adobe Photoshop. Seperti 
fasilitas, mode blending divide (pembagian) 
pada layer GIMP, filter Selective Gaussian 
Blur (sangat membantu dalam retouching 
wajah), dan sebagainya. 


Tantangan 

Sebenarnya banyak pekerjaan grafis yang 
diselesaikan dengan Adobe Photoshop mampu 
ditangani menggunakan GIMP. Terkadang fasili- 
tas instant Adobe Photoshop dapat disimulasi- 
kan dengan baik menggunakan GIMP dengan 
teknik yang berbeda, namun dengan hasil yang 
dapat diperbandingkan. Namun, diperlukan 
kreativitas dan kejelian dalam memanfaatkan 
kombinasi fasilitas dasar dalam GIMP untuk 
mensimulasikan kemampuan itu, meskipun 
hasilnya belum begitu sempurna. 
Mungkin akan cukup membantu jika ter- 
dapat buku atau artikel yang membahas GIMP 
secara praktis, walaupun mungkin porting 
dari teknik di Adobe Photoshop. Tetapi hal ini 
dapat digunakan sebagai pijakan awal bagi 
para desainer yang masih awam dalam dunia 
GIMP. Hal ini juga dapat memberikan gambaran 
ketangguhan GIMP bagi para pengguna Adobe 
Photoshop. Ml 


Suwondo (mas suwondo@yahoo.com) 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 
menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2008 17 


TES& REVIEW 


Lidhtweight Distro 


..& Ak vines 


Same Settings Help 


ebebasan. Itulah makna sebenar- 
nya yang disampaikan oleh Richard 
Stallman sebagai pendiri Free Soft- 
ware Foundation. Dengan kebe- 
basan, para pengguna bebas mengakses 
source code, memodifikasi, dan menye- 
barkan kembali kode sumber tersebut. 
Imbasnya, saat ini terdapat beragam 
distro dan aplikasi yang bebas digunak- 
an. User dapat memilih distro dan ap- 
likasi apa saja yang paling sesuai dengan 
spesifikasi PC-nya. Termasuk beragam 
distro ringan yang disertakan pada bo- 
nus DVD InfoLINUX edisi ini. Pada edisi 
ini, InfoLINUX menyertakan enam buah 
distro ringan. Distro ini sangat cocok 
digunakan bagi pengguna PC sekelas 
PII/PIII, dengan besar RAM sekitar 128 
MB/256 MB. 
Dari enam distro yang disertakan, 
terdapat dua distro yang menggunakan 


default desktop Enlightenment, yakni 
gOS dan OpenGEU. Bahasan kedua 
distro ini dapat ditemukan pada rubrik 
“Distro”. Meski tampilan kedua distro 
dengan desktop Enlightenment ini sa- 
ngat indah, namun kedua distro ini ti- 
dak menuntut spesifikasi hardware yang 
tinggi. Paling tidak, baik gOS maupun 
OpenGEU dapat berjalan dengan baik 
dengan menggunakan maksimal spesifi- 
kasi PC yang telah tertera di atas. 

Pada rubrik Buku, InfoLINUX meng- 
ulas dua buku web programming, yakni 
Google Web Toolkit Applications dan 
PHP Web 2.0 Mashup Projects. Dengan 
pembahasan buku yang mengarah pada 
web 2.0, diharapkan Anda dapat segera 
membuat aplikasi yang dapat terhubung 
ke berbagai layanan web yang sudah ter- 
dapat di Internet. 


Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


18 04/2008 m INFOLINUX 


Distro 

9OS 2.0.0 Betat 19 
OpenGEU 7.10 19 
Software 

LimeSurvey 1.70 20 
RoseGarden 1.6.1 20 
Game 

555-B00M! 0.6 22 
BoPaBo 1 22 
Buku 

Google Web Toolkit 23 
Applications 

Petunjuk Praktis 23 
Penggunaan Ubuntu 7.04 

PHP Web 2.0 23 


Mashup Projects 


Definisi Label “On the Disc” 
Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda | 
dapat menemukan paket W 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
Ini. 


Prosedur “Linux Ready” - € AN 
Sebuah PC atau note- s 
book yang mendapatkan “& ae 
predikat “Linux Ready”, —“—S- 
berarti semua peripheral stan- 

dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 

dari proses instalasi sebuah distro 

Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 

Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah, 
Ubuntu 7.10, Fedora 8, dan open- 

SUSE 10.3. 


www.infolinux.web.id 


DISTRO 


LIVE-CD/DESKTOP 


y0S 2.0.0 Beta! 


..@ #kminos 


Flags: D/LO Time: 00:00:21 


vOnRAE sni -O (€ 


Wikipedia 


S3cC-P 


PEMBUAT Good OS LLC SITUS www.thinkgos.com 

KERNEL 2.6.22-14 DESKTOP Enlightenment 0.17 

OFFICE OpenOffice.org 2.3.0 GRAPHICS GIMP 2.4.0 
MULTIMEDIA Xine 0.99.5, Rhythmbox 0.11.2, GnomeBaker 0.6.2 
INTERNET Firefox 2.0.0.11, Skype 1.4.0, Thunderbird 2.0.0.8 


ada saat rilis Everex 

gPC, nama distro ini 

muncul ke permukaan 
karena digunakan sebagai 
default sistem operasinya. 
Dan kini, Anda dapat 
merasakan sendiri desk- 
top gOS pada PC Anda. 

gOS merupakan distro 
turunan Ubuntu yang me- 
nyertakan secara default 
sejumlah icon shortcut ke 
berbagai layanan yang 
terdapat di situs Google. 
Semua icon shortcut ini 
terletak pada panel ba- 
wah gOS yang meyerupai 
panel khas MacOS. 

Saat mengklik salah 
satu layanan tersebut, se- 
cara otomatis browser 
Mozilla Firefox akan 
menuju ke situs yang di- 
maksud, dan Anda dapat 
segera menggunakan be- 
ragam layanan dari 
Google ini secara online. 

Tidak seperti keban- 
yakan distro yang meng- 
gunakan  GNOME/KDE 
sebagai default desktop, 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium II 
Harddisk : 10 GB 
Memory : 256 MB 


distro ini menggunakan 
Enlightenment 0.17 se- 
bagai default desktop- 
nya. Dengan ini, para 
pengguna tidak perlu 
memiliki spesifikasi hard- 
ware yang tinggi untuk 
dapat menjalankan gOS. 
Jika berkunjung ke 
halaman Store di website 
gOS, Anda hanya dapat 
menemukan paket gOS 
yang sudah  dibundel 
dengan hardware lainnya. 
Sedangkan paket DVD 
gOS Ecosystem dan gOS 
Standard CD, saat ini 
belum tersedia.mSup 
Fungsionalitas (2096) MM NOUU : 7.0 


Fitur (4090) MENEENNDOD: 7.5 
Kemudahan (309) MENENNENUD: 8.0 


Dokumentasi (109) MENEEENGOD : 7.0 
RATING 


LIVE-CD/DESKTOP 


OpenGEU 7.10 


1! 


PEMBUAT Luca De Marini SITUS http://opengeu.intilinux.com 
KERNEL 2.6.22-14 DESKTOP Enlightenment 0.17 

OFFICE Abiword 2.4.6, Gnumeric 1.7.11 GRAPHICS GIMP 2.4.2 
MULTIMEDIA MPlayer 1.0, Sound Juicer 2.20.1, Eclair 0.0.1 
INTERNET Firefox 2.0.0.11, Pidgin 2.2.1, Thunderbird 2.0.0.8 


ebelumnya nama dis- 

tro ini adalah Geu 

buntu. Setelah me- 
lihat kata Ubuntu meru- 
pakan trademark dari 
Canonical, maka nama 
distro ini diubah menjadi 
OpenGEU. 

OpenGEU merupakan 
distro turunan Ubuntu 
yang dibuat oleh seorang 
ahli grafis dari Italia ber- 
nama Luca D.M, yang 
berorientasikan desktop. 
Sama seperti distro gOS, 
OpenGEU juga meng- 
gunakan desktop Enligh- 
tenment 0.17 sebagai 
default desktop-nya. 

Meski berbasis Enligh- 
tenment, tampilan desk- 
top OpenGEU sangat 
indah. Distro ini juga 
tidak menuntut hardware 
dengan spesifikasi yang 
tinggi. Cukup gunakan 
PC sekelas P-III dengan 
RAM 256 MB, agar dapat 
berjalan dengan baik. 

Karena dikemas da- 
lam bentuk  LiveCD 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium II 
Harddisk : 10 GB 
Memory : 256 MB 


install, para pengguna 
OpenGEU dapat merasa- 
kan dahulu tampilan 


desktop OpenGEU sebe- 
lum menginstalasikan ke 
dalam harddisk. Jika 
ingin melakukan ins- 
talasi, cukup klik button 
install yang terdapat di 
desktop. 

Hal menarik lain yang 
terdapat pada OpenGEU 
adalah adanya efek caha- 
ya matahari yang timbul 
tenggelam, saat mengklik 
suatu aplikasi yang 
terdapat pada halaman 
start menu distro ini.mSup 
Fungsionalitas (2096) MEN DUU : 7.0 


Fitur (4090) MENENENDON: 75 
Kemudahan (309) MENENEENOD: 3.0 


Dokumentasi (109) MENEEENGON : 7.0 
RATING 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2008 19 


SOFTWARE 


INTERNET/ONLINE SURVEY 


LimeSurvey 1.70 


" LimeSurvey Demo - Mozilla Firefox 
Ele Edit View History Bookmarks Tools Help 


Ha - EA (MID htpndemollimesurveyorgladmin/admin.php?action-listsurveys 


1 Getting Started BI Latest BBC Headlines FI Linux Kernel 2.6.24 R... 


MULTIMEDIA/AUDIO EDITOR 


RoseGarden 1.6.1 


" Jusr/share/apps/rosegarden/examples/bogus-surf-jam.rg - Rosegarden 


File Edit Composition Segments Tracks Tools Settings Help 


Dada ad 


LimeSurvey Demo 


'Kdministration -- Logged In 2s: admin 
N 
EF AgxX baba Saeyamemm emas | 
Survey Date Created” Access '— AnswerPrivacy Status Responses 
D ootest 2008-03-04  Open-access Anonymous Kala 7 
IPS Areibtny papa Tai mine 2008-03-02  Open-access Anonymous Active 10 
ID abcdefgh test 1234 2008-03-05  Open-access Anonymous Active 1 


MB aicanena 2008-03-04  Open-access Anonymous Inactive 
ID Alitypes Test Form 2008-03-03  Open-access Anonymous Active 0 
AM anoo1 2008-03-04  Open-access Anonymous Inactive 
D Ankiata testowa 2008-03-03 — Closed-access Anonymous Active 
W asdf 2008-02-29  Open-access Anonymous Active 6 
MM asdfasdfasd 2008-03-04  Open-access Anonymous Inactive 
WM asdfoh 2008-03-03  Open-access Anonymous Inactive 
MM Bewertung 2008-03-04  Open-access Anonymous Inactive 
alan 2008-03-03  Open-at Anonymous Inactive 
Sala 2008-03-03  Open-a Anonymous Inactivs 
IM child Assessment 2008-02-29  Open-access Anonymous Inactive 
Bca 2008-03-03  Open-access Anonymous Inactive 
Puas 2008-03-04  Closed-access Anonymous Active o 
Mts 2008-03-05  Open-access Anonymous Inactive 
IM oenemi 2008-02-29  Open-access Anonymous Inactive 
aa 2008-02-29  Open-access Anonymous — Active 11 


PEMBUAT The LimeSurvey Project Team 
SITUS www.limesurvey.org 

LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 
HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 


jg 


DEPENDENSI Php5 »- 5.2.3, Php5-ldap »— 5.2.3, Php5-gd »- 5.2.3 


ntuk mengetahui se- 

jauh mana situs yang 

Anda buat disukai 
oleh pengunjung, dapat 
digunakan online survey. 
Beberapa aplikasi online 
survey dapat Anda temu- 
kan di Linux. Salah satu- 
nya adalah LimeSurvey. 

LimeSurvey merupa- 
kan aplikasi berbasis 
PHP dan MyS@L, yang 
ditujukan untuk mem- 
buat survai, mem-publish 
hasil survai, dan me- 
ngumpulkan data para 
responden survai. Ketika 
survai sudah Anda buat 
di  LimeSurvey, hasil 
survai dapat segera di- 
publish ke publik, agar 
mereka dapat segera me- 
ngikuti online survey 
yang telah dibuat. 

Tidak seperti aplikasi 
online survey yang ter- 
lihat monoton karena 
hanya menyediakan radio 
button, tampilan online 
survey di Limewire ter- 
lihat lebih dinamis ka- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 

Harddisk : 50 MB 

Memory : 256 MB 
rena sudah tersedia 20 
bentuk tipe jawaban 
yang dapat Anda guna- 
kan. Selain itu, Anda 
juga dapat membuat kon- 
disi pertanyaan berca- 
bang berdasarkan jawa 
ban sebelumnya. 

Fitur lain yang dimi- 
liki oleh LimeSurvey ada- 
lah kemampuan untuk 
mencetak online survey 
yang telah dibuat ke prin- 
ter, Dengan ini, Anda 
dapat melakukan survey 
terhadap para responder 
yang tidak dapat mela- 
kukan online survey.mSup 


Fungsionalitas (3096) MIMIN : 
Fitur (3096) 
Dokumentasi (2096) MI 
MENENEENNN: 9.0 


Kemudahan (2096) 


M/osem AKEB 3: 


EKrEsOombaa Karya aj zoom —G 104 
- 
Pen aa Pa Da On Ea Ea ED ED ON EA ED 


an ho 
2 G@ nylon gtr 


Label | 


Repeat (1 Transpose| 0 


mplaupibig ox aa ar 


Ouantize( “or Injoelay (0 (xj || O@ trumbone 


Color (MMefault Ig Il c@ mutetrumpet 


Track Parameters 5 O@ cuntitled» 


| Track 1 - cuntitled» 1 
" Playback parameters 
Device (Creative SBlivel BMB Soundfont.... | 
Instrument | #1 (Overdrive Guitar) lx 
) Recording filters (anO@ drums 
) Create segments with: 10 -untitied» 
120@ cuntitled» 
130@ «untitled» 


bass 


percussion 


Instrument Parameters 


IL No connection 1 


Channel out ai lihs 06 cantitied» 
150@ «untitled» 
16 0@ «untitled» 


Percussion 
Bank — CJ (Bank 0:0 


Program Hi (30.0verdrive Guitar (x| 
(@ pan (D' Chorus 
(G3 volume (D Reverb 
(D sustain (@ Expression 


Men Iajowe 


1 finger rhythm (copie) 


MIDI soundcard.synth Fo (spitt) 


13 |17 I21 (25 (29 (33 137 


“Click and draa to select seaments: middle-click and draa to draw an emptv seament 


PEMBUAT Rosegarden Team 

SITUS www.rosegardenmusic.com 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM No 
HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 


DEPENDENSI KDE-libs »- 3.5, Lilypond »- 2.10.25, Libjack »- 0.103.0 


egiatan mengedit file 
MIDI, membuat kom- 
posisi file musik, dan 
sejenisnya, membutuhkan 
suatu aplikasi audio yang 
baik. Salah satu aplikasi 
yang dapat digunakan 
untuk melakukan peker- 


jaan ini adalah Rose- 
garden. 
Rosegarden — merupa- 


kan aplikasi yang dapat 
digunakan untuk meng- 
edit file MIDI dan file 
audio, melakukan kompo- 
sisi file musik, dan 
memiliki beragam tool 
editing file audio yang 
cukup lengkap. Aplikasi 
ini sangat cocok diguna- 
kan oleh para komposer, 
siswa sekolah musik, dan 
studio dengan skala kecil. 

Meski bersifat free, 
RoseGarden sudah di- 
lengkapi dengan sejum- 
lah fitur, Beberapa di 
antaranya, berfungsi se- 
bagai MIDI dan audio 
playback dan merekam 
menggunakan ALSA dan 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 30 MB 
Memory : 512 MB 


JACK, dukungan plugin 
audio berbasis LADSPA, 
dapat mengekspor ke file 
MIDI, Csound, Lilypond, 
dan  MusicXML, dan 
kemudahan  portabilitas 
file MIDI dalam bentuk 
file (“.rdg). 

Untuk memudahkan 
cara kerja RoseGarden, 
instalasikan juga paket 
RoseGarden-Data. Paket 
ini sudah menyertakan se- 
jumlah file audio yang 
dapat segera Anda 
pelajari untuk mengedit 
file audio dilingkungan 
kerja RoseGarden.mSup 


Fungsionalitas (3096) MH 
Fitur (3096) 
Dokumentasi (2096) 
MERENENODD 7.0 


Kemudahan (2096) 


20 04/2008 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


GAME 


PUZZLE 


555-B00M! 0.6 


ta AJI 
s 
AI 


Press Space to Restart Level 


1: Line Me Up 


PEMBUAT Gregory Ewing xgreg.ewing@cante 


6:00 PM 


rbury.ac.nz» 


SITUS www.cosc.canterbury.ac.nz/greg.ewing/python/PyWeek5/index.html 


LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER 
DEPEDENSI Python »- 2.5.1, PyGame »— 1.7 


ontes PyWeek 5 telah 

berakhir pada bulan 

September 2007 lalu. 
Dari salah satu kontestan 
PyWeek 5, terdapat nama 
game 555-BOOM! yang 
cukup menghibur untuk 
dimainkan. 

Pada game 555-BO- 
OM! dikisahkan terdapat 
seorang teroris bernama 
The Tyger yang menggu- 
nakan jaringan telepon 
untuk terhubung ke bom 
rancangannya. Tyger ha- 
nya perlu menelepon ke 
suatu nomor untuk mele- 
dakan bom tersebut. 

Tugas Anda dalam ga- 
me ini adalah mencari ja- 
lur telepon yang ter 
hubung ke nomor terse- 
but agar bom yang terpa- 
sang tidak dapat dile 
dakan oleh Tyger. Untuk 
melakukan ini tidaklah 
mudah. Selain diperlu- 
kan ketelitian mengamati 
jalur yang terhubung ke 
bom, waktu yang dibe- 
rikan untuk mencari ja- 


GAME No 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 256 MB 


lur ini juga terbatas. Jika 
jalur yang ingin dinon- 
aktifkan ternyata salah, 
maka bom akan meledak, 
dan Anda akan meng- 
ulangi permainan. 
Sebelum bermain, se- 
baiknya Anda memasuki 
halaman tutorial terlebih 
dahulu untuk memahami 
cara bermain game ini. 
Ikuti semua petunjuk 
yang diberikan hingga 
Anda paham. Setelah itu, 
Anda dapat segera 
memulai permainan deng- 
an memilih menu New 
Game.mSup 
Grafik (3096) MEDOD : 7.0 


Fitur (4096) MENEEEEDON 7.0 
Kompabilitas (204) MENENEEEND : 9.0 


Dokumentasi (1096) MEMEMEMENO : 9.0 


EDUCATION 


BoPaBo 1 


PEMBUAT Gregory Tappero «coulix@gmail.com- 
SITUS http://coulix.net/projects 
LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 

DEPEDENSI Python »—— 2.5.1, PyGame »— 1.7, Python Imaging »— 1.1.6 


ada platform Linux, 

sudah tersedia bebe- 

rapa game edukasi. 
Namun jika yang Anda 
cari adalah game edukasi 
untuk kalangan balita, 
coba mainkan BoPabo. 

BoPaBo adalah game 
berbasiskan Python dan 
Pygame. BoPabo dapat 
digunakan untuk meng- 
edukasi kepada buah hati 
Anda tentang benda- 
benda berbahaya yang 
terdapat di seputar rua- 
ngan rumah. 

Sebagai contoh, pada 
ruangan dapur yang 
terdapat pada game ini, 
Anda dapat menunjuk- 
kan beberapa benda se- 
perti kopi panas, pisau, 
stop kontak, oven, dan 
kompor listrik, supaya ja- 
ngan disentuh oleh balita 
Anda karena berbahaya. 

Game ini dapat meng- 
hibur balita Anda, ka- 
rena tampilan BoPabo se 
bagai maskot game ini di 
visualisasikan sebagai ka- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 

Harddisk : 10 MB 

Memory : 256 MB 
rakter anjing yang lucu. 
Anda juga cukup meng- 
gunakan klik kiri mouse 
untuk menunjuk benda- 
benda berbahaya yang 
terdapat pada game ini. 
Jika berhasil menemukan 
benda berbahaya, maka 
akan terisi warna bin- 
tang yang terletak di atas 
layar permainan. 

Sayangnya, game 

masih versi beta. Tak he- 
ran jika beberapa bugs 
seperti tidak dapat dibu- 
kanya ruangan pada ga- 
me ini, masih dapat Anda 
temukanmSup 


Hasil Pengujian 

Grafik (3096) BENENENGON : 7.0 
Fitur (4096) MENENEDOON : 6.5 
Kompabllitas (204) MENENENENI: 2.0 


ini 


Dokumentasi (1096) MENMEENNGL : 3.0 
RATING 


22 04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BUKU 


PROGRAMMING 


Google Web Toolkit 
Applications 


ogle 
Toolkit 


lications 


m Own 


F7 


Ryan Dewsbury @5 nwon @ 


PENGARANG Ryan Dewsburry 
PENERBIT Prentice Hall PTR 
TERBIT Desember 2007 

HARGA US$49.99 (608 halaman) 
ISBN 0-3215-0196-9 

BONUS - 


oogle Web Toolkit (GWT) 
merupakan  toolkit (open 
source) buatan Google yang 


dapat digunakan untuk membuat 
rich web  applications. Untuk 
mengetahui lebih jauh pembuatan 
aplikasi berbasis GWT, buku 
Google Web Toolkit Appications 
dapat menjadi panduan yang baik. 
Pembahasan buku ini terbagi 
menjadi dua bagian. Bagian per- 
tama berisikan penjelasan me- 
ngenai GWT dan berbagai library 
serta tool yang terdapat pada 
GWT. Bagian kedua, berisi pem- 
bahasan mengenai metode pem- 
buatan aplikasi berbasis Java, dan 
cara membuat aplikasi berbasis 
Ajax dengan menggunakan GWT. 
Pada bagian pertama, buku ini 
menjelaskan user interface library 
di GWT, teknik integrasi server di 
GWT, dan penggunaan toolkit di 
GWT. Pada bagian kedua, berisi 
petunjuk praktis cara membuat 
rich web application, seperti gad- 
get application, blog editor appli- 
cation, dan instant messenger 
application berbasiskan GWT.mSup 


DISTRO 


Petunjuk Praktis 
Penggunaan Ubuntu 
7.04 


Andi Wahju R. E 


PENGARANG Andi Wahju R.E 
PENERBIT Penerbit ANDI 
TERBIT Agustus 2007 

HARGA Rp42.500 (166 halaman) 
ISBN 973-979-29-0148-1 
BONUS DVD Ubuntu 7.04 


mungkin rilis Ubuntu 8.04 

dapat segera Anda peroleh. 
Meski demikian, beberapa penje- 
lasan yang terdapat pada buku 
Petunjuk Praktis Penggunaan 
Ubuntu 17.04 masih dapat Anda 
terapkan pada Ubuntu 8.04. 

Meski terkesan tidak wup-to- 
date, buku ini dapat mengisi 
kekosongan buku lokal yang mem- 
bahas distro Ubuntu. Beragam 
petunjuk praktis dalam buku ini 
lebih ditujukan untuk para pe- 
mula yang ingin mempelajari Li- 
nux dengan distro Ubuntu. 

Buku ini memuat berbagai 
petunjuk praktis penggunaan dis- 
tro Ubuntu 7.04. Beberapa pem- 
bahasan yang terdapat dalam 
buku ini, di antaranya proses insta- 
lasi Ubuntu 7.04, optimalisasi 
Ubuntu, cara koneksi Internet di 
Ubuntu, menghemat komsumsi 
daya listrik di Ubuntu, beragam 
aplikasi multimedia di Ubuntu, 
Ubuntu untuk Edukasi dan 
Entertainment, serta cara koneksi 
ke jaringan di Ubuntu.mSup 


Gs majalah ini Anda terima, 


PROGRAMMING 


PHP Web 2.0 Mashup 
Projects 


PHP Web 2.0 
Mashup Projects 


PENGARANG Shu-Wai Chow 
PENERBIT Packt Publishing 
TERBIT September 2007 
HARGA US$39.99 (304 halaman) 
ISBN 1-3471-9088-X 

BONUS - 


ashup merupakan suatu hala- 
M man web yang dapat me- 
ngombinasikan data dari 
beberapa sumber online eksternal 
ke dalam halaman web Anda. 
Buku berjudul PHP Web 2.0 
Mashup Projects, dapat memper- 
mudah pemahaman tentang hal ini. 
Buku ini berisi beragam tutorial 
yang dapat langsung Anda prak- 
tikan untuk mengintegrasikan 
skrip PHP dengan beragam 
layanan web konsumen seperti 
Google Maps, Flickr, Amazon, dan 
YouTube. Selain itu, buku ini juga 
memperkenalkan teknologi, format 
data, protocol, serta API yang 
dapat digunakan 
Pembahasan awal buku ini ber- 
isi pengenalan web mashup, dan 
dasar pembuatan web mashup 
untuk dapat terhubung ke data- 
base produk di Amazon.com. Buku 
ini juga menjelaskan cara mem- 
buat custom search engine ber- 
basis teknologi MSN dan Yahoo!, 
penggunaan API dari video 
repository YouTube, dan berbagai 
pembahasan menarik lainnya.mSup 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX WM 04/2008 23 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


I TEKS EDITOR 1 


NoteCase 1.8.1 


8 NoteCase ” 
Overviey 
Features 

DInstallat 
Usage ir 
License 
Contact a 
FAO mn 


 Notecase - help.ncd - NoteCa... 2: “) UN Xx x 


Welcome, this is a help file for NoteCase outliner » 
NoteCase supports editing with rich-text formatting s 


There is also an advanced - commercial version of t 


v Notecase - help.ncd - N... 


Developn -, 
cI » 
Finished descendants: 0.0 


Dek» 


Oresam 


FAO 


#NoteCase | 
Overview 
Features 

Olnstallatid 
Usage insi 
License 
Contact 


Developmi 
sChangelog 
| aSimilar prd 


oteCase Heli 


" ip 
Welcome, this is a help file for Notec W 


Notecase supports editing with rich-text fc 
There is also an advanced - commercial 


aa ak 
Le Ya La tee 0 
Dogg “sxan9 “JDHAHSn 


teks sering kali bertebaran di 

dalam komputer, di layar desk- 
top, atau tempat-tempat lainnya 
di dalam harddisk. Hal ini sebenar- 
nya mengganggu proses kerja kita. 
Bagaimana jika kelak Anda harus 
menemukan dokumen yang telah 
dibuat berminggu-minggu yang lalu? 
Di mana Anda dapat menemukannya 
secara cepat? 

Untuk mengubah cara seperti ini 
Anda dapat memilih sebuah aplikasi 
yang berfungsi sebagai note mana- 
ger. Pada edisi ini kami menyertakan 
pilihan tersebut. Coba aplikasi ber- 
nama NoteCase. 

Aplikasi ini menyusun file-file se- 
cara hirarki. Tujuannya adalah agar 
Anda dapat dengan mudah mengor- 
ganisir setiap catatan ke dalam satu 
jenis dokumen saja. Struktur hasil- 
nya dibuat berupa tree, maksudnya 
setiap note dapat memiliki beberapa 


(seni dalam bentuk 


subnote-subnote lagi di bawahnya. 
Jika Anda merasa ragu akan ke- 
amanan setiap data, gunakan fasili- 
tas enkripsi yang tersedia. Proses un- 
encrpyted-nya pun dapat dilakukan 
dengan sangat mudah. Fitur-fitur 
lainnya, seperti import dari doku- 
men lain, dukungan atas dokumen 
gjots2, dukungan atas format doku- 
men StickyNotes, export dokumen 
ke format yang berbeda, setting font 
yang dapat diatur ulang, pencarian 
terhadap dokumen tertentu, reload 
dokumen terakhir yang digunakan, 
dukungan atas banyak bahasa, fitur 
undo/redo, drag&drop, dan masih 
banyak fitur menarik lainnya. Yang 
lebih penting, dan utama lagi adalah 
aplikasi ini gratis untuk Anda gu- 
nakan kapan sajam Su 
PEMBUAT: Miroslav Rajcic 
SITUS: notecase.sourceforge.net 
LISENSI: BSD License 


DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


24 04/2008 


INFOLINUX 


INDEX ON 
THE DISC 


DVD-01 00 TuxGuitar 1.0 rc1 


DISC BOOT 
600 gOS 2.0.0 Betal '” /Networking 

Oo Caida Coralreef 
/Browser 3.8.3 
Oo Firefox 3.0b3 

/Permainan 
/Codec oo Battles of Antargis 
00 Video OS 

00 Simutrans 
/Development 0.9917.1 
00 JDK 6u10 oo Super Mario War 

1 

/Distro 
00 Fluxbuntu 7.0 /Plugins 


00 LinuxMint 4.0 oo Flash Player 9 


XFCE beta 008 
00 OpenGEU 7.10 /RUBRIK 
00 SAM Linux 2007 00 Game 
oo Zenwalk 5.0 oo Praktik Instan 
00 Software 
/Dokumen 00 Tutorial 
00 Adobe Reader 00 Workshop 
S2 
ITeks Editor 
/Download 00 Notecase 1.8.1 


Oo Azureus 3.0 


Oo Deluge 0.5.8.4 (Utiliti 

oo Dilm 2.1 
/Driver 00 Ndiswrapper 1.52 
Oo VGA Card 00 Pinot 0.83 
00 WLAN 00 Tomboy 

0.8.2/0.9.7 

/Edukasi 
00 Anki 0.9.5 DVD-02 

DISC BOOT 
(Email oo CentOS 5.1 
oo Mozilla Thunder- 

bird 2.0.0.12 /Distro 
Oo Slax 6.1 
/File-Manager 
00 Xplorer 0.9.0 /Linux Howto 
@ PDF Linux Howto 

Internet 
oo Liferea 1.4.13 CD 

PDF InfoLinux 2007 
/Komunikasi @ PDF InfoLinux 
00 Skype 1.4.0 2007 
/Matematika Apa 
oo Scilab 4.1.2 O : Disc Boot 

O - On The CD Regular dan 
/Multimedia Ekonomis. 
00 Floola 28 “ DVD-02 hanya disertakan 


pada InfoLINUX edisi Regular 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 


www.infolinux.web.id 


Subaciptions Feed Item. Vew Tools Search. Helo 
teYODKX 


Boss (70) 
@atgnomeorg 
(BI oobian packagoa 


€ snomotles IE Today 0421 IM Harvesting Energy from the Human Body 


(€ GNOME Footnotes IE today 03:15PM New Linux Desktop Environment Built o... | 


(Where the Wii Fits In 


@ planet Debian 

not (19) 
Awobil 

MB unread (76) 

#impartant (0) 


Eead more of this story at Slashdot 


- @internationai (an) Bipuppy 2:17 released FI 


lac OS X 10.4 from our 
Jas deliberate. diven by 


22 Newsforge 
@ elanet Debian 
4 Slashdot UH) 


vth other people. 


ES Te unread 


Pe Tea NN aa CI 
- Ag unread 


Seberapa sempat Anda membuka 
informasi dari dunia Internet? Nah 
jika Anda termasuk orang yang 
sangat sibuk, gunakan aplikasi ini. 
Lifearea berfungsi sebagai news 
feed. Sebenarnya cukup banyak 
aplikasi seperti ini namun yang di- 
peruntukkan bagi sistem operasi 
Linux, dan tidak membutuhkan 
banyak library, sangat sedikit. Ap- 
likasi gratis ini memiliki fitur-fitur: 


ka waktu tertentu, dan lain-lain. 
Apa saja yang terbaru pada versi 
kali ini: interface WebKitGtk yang 
telah di-update oleh Lars Strojny 
dan George Sherwood, perbaikan SF 
#1886797, perbaikan SF #1884048, 
perbaikan integrasi dengan Debian, 
dan perbaikan-perbaikan penting 
lainnya. # Su 


PEMBUAT: Lars Lindner 


SOFTWARE PILIHAN 


INETWORKINGIJ 


CAIDA CoralReef 3.8.3 


Goals and Development Philosophy 


CoralReef is a project of the Cooperative Association for 
Internet Data Analysis (CAIDA). It evolved from a project that 
monitored the OC3mon and OCI 2mon activity of MCI. This 
work was based on measurement and analysis tools assessing 
active flows for Ethernet and FDDI, and was developed at SDSC 
under the NLANR (now NLANR MOAT) project. The earlier 
version of software that has been used for NLANR/MOAT 
activities is at http://moat.nlanr.net/Coral/Software. 


The current version of CoralReef under the CAIDA project 
supports ATM and POS devices at OC3 and OC12 bandwidths 
on Intel-based workstations running FreeBSD or Linux, and 
standard network interfaces on most Unix-like systems via 
libpcap. Plans include development of an OC48mon monitor 
(development is continuing jointly with the University of 
Waikato and others under CAIDA's NGI project), and eventually #rapoition 
an OC192mon monitor as well. The CoralReef suite also tah 


includes software for analysis of traces collected by these type 
of monitors. (rom the 


Bila Anda bekerja sebagai seorang 
administrator jaringan, kemung- 
kinan besar Anda membutuhkan 
aplikasi ini. CoralReef merupakan 
aplikasi yang dapat digunakan un- 
tuk menganalisis jaringan. Proses 
monitoring dijalankan real-time. 
Aplikasi ini sudah mendukung ber- 
bagai jenis sistem jaringan. #1 Su 


PEMBUAT: CoralReef Team 


jBadpeakana » 
an attack/strike 


Kg 23a 
Well donel This card will appear again in 1.1 years. 


okinawa 
Ya D8 
Ta 


How well did you remember? 
( 0 | Fisttime 


(4 vedeamistake 


1g 5 10 15 2 F3 30 
Days 


The number of cards due eaehi day over ine pera 
Todayis : cards leseshanzara are overdus Ha Aren 


Cumulative view of due cards 


Es 
sono 
z5 

20 

5 10 
1000 


Bagi sebagian orang mengingat sua- 
tu hal terkadang sangat menyulit- 
kan. Jika Anda termasuk orang- 
orang golongan pertama, jangan 
putus asa. Latih diri Anda, pertajam 
ingatan dengan cara yang Anda 
anggap paling mudah. Sebagai al- 
ternatif, gunakan aplikasi yang satu 
ini. Anki didesain untuk membantu 
mengingat beberapa hal dengan cara 
paling mudah, misal kata, frase, atau 
yang lainnya. Anggaplah Anda te- 
ngah memperlajari bahasa tertentu. 
Aplikasi ini akan mencatat kemam- 


puan Anda mengingat hal-hal ter- 
tentu. Lalu, informasi tersebut akan 
digunakan untuk membuat jadwal 
review secara optimal. Cara yang 
diterapkan aplikasi ini membuat 
proses belajar lebih efisien, karena 
setiap hal-hal yang telah Anda keta- 
hui akan pisahkan dari hal-hal yang 
belum Anda hafal. m Su 


PEMBUAT: Damien Elmes 

SITUS: ichi2.net/anki 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


SITUS: liferea.sourceforge.net SITUS: www.caida.org 
Na Hm Gani, LISENSI: GPL (GNU General Public License) LISENSI: BSD License 
penghematan bandwidth dengan | pEPEDENSI: X Window DEPEDENSI: X Window 
cara melakukan update dalam jang- | REOUIREMENT: - REOUIREMENT: - 
IFILE MANAGER) 
(-XoK3) 'mydeck10" (1905 facts, 3816 cards) - Anki 0.9.3 Xp | 0 rer 0.9.0 


Lj home/gk/devel/xplorer - Xplorer 
Elle Edit 


automate.cac icons 
he 


& | @ 


tools kplorer| AUTHORS 


P3 2 &) 8 Ia 


Gb Sitier copyinG INSTALL Makefile ”— Makefile.am 


CB devel 
| Aj IE) 


Makefile.in README —— README aclocal.m4 


File manager yang satu ini dapat 
membantu menjalankan aplikasi. 
Xplorer mendukung UCS. Anda 
dapat melakukan proses navigasi 
filesystem dengan mudah. Apa saja 
yang baru? Penambahan GC, input 
keyboard, beberapa bug yang telah 
disempurnakan, memfokuskan diri 
ke hal tweaking, update transala- 
tion, dan lain-lain. # Su 


PEMBUAT: Gerhard KrAcuter 

SITUS: cxplorer.sourceforge.net 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX M 04/2008 25 


SOFTWARE PILIHAN 


LUTILITIJ 


Dilm 2 


File Hap 


Usetite | 


is) 


Cas) 


(harsrzoos Bi 20x4 6-10 | June1a, 204 


(.ceartisas ) 


(Case) (zemore J Co unate J C2) Cv) 


Memantau distribusi Linux ter- 
baru dapat dilakukan dengan mu- 
dah. Aplikasi ini berfungsi sebagai 
distribution list management prog- 
ram. Dilm dibuat dengan meng- 
gunakan bahasa C4. Anda ting- 
gal mengarahkan Internet ke situs, 
misal distrowatch. # Su 


PEMBUAT: Nathan Thompson dan Maree Cassidy 
SITUS: www.gnome.org 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window, Mono, Gtk#, GtkSpell 
REOUIREMENT: - 


Pinot 0.83 


masa 


Agar dapat menjalankan aplikasi 
ini dengan baik, Anda membu- 
tuhkan library tambahan: gtkmm, 
Xapian, libtextcat, OTS, S@Lite, 
mozilla, libxml-#, gamin, neon, 
Gmime, boost, pdftohtml, dan an- 
tiword. Pinot merupakan aplikasi 
yang berfungsi sebagai tool metase- 
arch. Anda dapat dengan mudah 
melakukan pencarian file-file yang 
diinginkan. Aplikasi gratis ini men- 
dukung: Sherlock-type atau plugins 
yang biasa digunakan oleh Mozilla 
Firefox, dan sistem index Xapian. 


Tujuan utama pembuatan aplika- 
si ini adalah untuk memudahkan 
pengguna biasa melakukan pencari- 
an. Pinot berusaha melampaui ke- 
mampuan aplikasi Beagle dan Kat 
do yang masih saja berputar-putar 
pada fungsi metasearch semata. Fi- 
tur-fitur baru: sistem index, pencari- 
an CJKV, dan lain-lain. # Su 


PEMBUAT: Fabrice Colin 

SITUS: pinot.berlios.de 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


IPERMAINANJ 


Super Mario War 1.7 


Misi utama Anda pada “Super Ma- 
rio War” adalah menginjak Mario- 
Mario lainnya guna memenangkan 
permainan. Aplikasi ini juga me- 
nyertakan level editor. Keseluruh- 
an source code permainan dapat 
Anda miliki dengan mudah tanpa 
membayar. # Su 


PEMBUAT: Florian Hufsky & Michael Schaffer 
SITUS: smw.72dpiarmy.com 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window, SDL, SDL mixer 
REOUIREMENT: - 


Floola 2.8 


am Koum Jera Jean 


iPod not connected 


Pre 1 
kotease date 
| saterank 


Buy now! $9.79 


Buy now! $0.68 


Buy now! $5.50 


Nama iPod maupun Motorola sudah 
bukan hal yang aneh. MP3 player 
iPod membutuhkan sinkronisasi ke 
komputer agar dapat memindahkan 
lagu-lagu, atau data tertentu. Pada 
Linux pun hal ini dapat dengan 
mudah dilakukan. Gunakan Floola. 
Uniknya Floola dapat dijalankan 
langsung dari iPod tanpa membu- 
tuhkan instalasi apapun. Hal-hal 
yang dapat dilakukannya cukup 
banyak, antara lain Cross platform, 
tidak dibutuhkan instalasi, penam- 
bahan lagu dari dan ke iPod, pem- 


buatan playlist berformat m3u, dan 
pls, fasilitas bergabung ke forum 
musik, tersedia dalam beberapa 
jenis bahasa, dukungan atas lirik 
bahkan pada iPod seri terdahulu, 
pencarian mudah file-file ganda, 
pencarian file-file yang hilang di 
iPod, artwork untuk setiap lagu, 
dan masih banyak lagi. Su 


PEMBUAT: Tomas Camin 

SITUS: www.floola.com 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


26 04/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TuxGuitar 0.9 / 1.0 RC1 


Bea. sda La. ik 


Tempo: 100 
go 
— 


3— 
4 


BRG. 


333333333333 333333333333 3333 3 3 


Bagi para musisi, pilihan untuk 
tetap menggunakan operating sys- 
tem bajakan untuk menggubah 
lagu-lagu yang mereka miliki sangat 
bertentangan dengan konsep mere- 
ka sendiri. Lagu-lagu yang akan 
mereka jual nanti pun memiliki re- 
siko untuk dibajak. Anda dapat me- 
milih untuk menggunakan Linux, 
dan menggunakan aplikasi ini. Tux- 
Guitar dapat Anda fungsikan seba- 
gai tabulator editor. Aplikasi men- 
dukung format file-file GP3, dan 
GP4. Mulai sekarang Anda dapat 


membuat lagu dengan mengguna- 
kan aplikasi gratis. Fitur-fitur lain 
yang dimilikinya, seperti tampilan 
multitrack, autoscroll ketika proses 
play, manajemen durasi nada, efek- 
efek tertentu, dukungan atas triplet, 
manajemen time signature, menaje- 
men tempo, import maupun export 
file-file gp3 dan gp4.m Su 


PEMBUAT: Julian Casadesus 

SITUS: sourceforge.net 

LISENSI: LGPL (GNU Lesser General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


IPERMAINANJ 


Anda mesti mencoba yang satu ini. 
“Battle of Antargis” mengharus- 
kan Anda menguasai dunia. Nilai 
lebih Anda bukan pada banyaknya 
bangunan yang Anda duduki, tapi 
luasnya wilayah yang Anda kua- 
sai. Ciptakan kekuatan Anda de- 
ngan strategi yang tepat guna me- 
menangkan pertandingan. # Su 


PEMBUAT: Battles of Antargis Team 

SITUS: antargis.berlios.de 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window, LibSDL, SGE, Ruby, Rake 
REOUIREMENT: - 


Bermain-main di Linux? Cukup ba- 
nyak Linux menawarkan permainan- 
permainan menarik, dan yang lebih 
utama, gratis. “Simutrans” meru- 
pakan sebuah permainan simulasi 
yang sangat menarik. Tugas Anda 
berhubungan dengan persoalan eko- 
nomi dan transportasi wilayah Anda. 
Tugas Anda adalah membangun 
kawasan indsutri di wilayah Anda 
tanpa merusak lingkungan sekitar 
yang telah ada. Anda dapat mem- 
buat jalan-jalan yang menghubung- 
kan jalur untuk bus maupun kereta 


api. Semua hal harus diperhitung- 
kan dengan baik. Kendaraan mem- 
butuhkan bahan bakar, bahan bakar 
membutuhkan tempat penyimpanan 
besar. Di samping itu, mobil-mobil 
pun membutuhkan jalan-jalan yang 
mudah dilalui. Hal yang satu bisa 
jadi berhubungan dengan hal lain- 
nya baik pula. m Su 


PEMBUAT: Hansjoerg Malthaner 

SITUS: www.simutrans.com 

LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


LUTILITII 


Tomboy 0.8.2 / 0.9.7 


Search All Notes 


5S tombe 
@ Search (tem oy v || 
N 4 


() case Sensitive 


Note Last Changed Matches - 


BI) 0.5.1 TODO List November 16. 10:28 AM 8 matches 


(PM oxeT Guestions November 16. 10:22 AM 7 matches 
Mh thing of beauty November 16, 10:31 AM 1 match 


(MM cunent Resume November16. 1021 AM 1 mateh 
Msorter 
Tomboy merupakan sebuah ap- 
likasi yang dapat Anda fungsikan 
untuk mengumpulkan beberapa 
ide, atau catatan-catatan penting 
menjadi satu. Dengan demikian, 
setiap pemikiran tidak akan ter- 
cecer. Setiap notes memiliki sub- 
notes di bawahnya. Tampilan jenis 
tree ini akan memudahkan proses 
kerja Anda. m Su 


November 16. 10:23 AM 1 match 


PEMBUAT: Alex Graveley 

SITUS: www.gnome.org/projects/tomboy 
LISENSI: GPL (GNU General Public License) 
DEPEDENSI: X Window 

REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2008 27 


UTAMA 


Noprianto 


pen source saat ini 
bukanlah bisnis 
main-main. Cukup 
banyak perusahaan 
yang sukses. Beberapa 
perusahaan open source 
bahkan bernilai milyaran 
dollar. 


PE 


Bagi sebagian pelaku bisnis TI, 
software boleh dikatakan sebagai 
produk yang luar biasa menghasil- 
kan. Bangun sekali, tutup erat-erat 
source code-nya, kalau perlu paten- 
kan teknologi yang diciptakan, sewa 
marketing andal dan jual sebanyak 
mungkin lisensi penggunaannya, 
bangun ketergantungan pelanggan, 
bangun support center, tekan atau 
beli kompetitor yang mengganggu, 
dan Anda berpotensi untuk menjadi 
perusahaan software yang kaya raya. 
Karena kaya raya, Anda semakin 
bisa menciptakan produk baru atau 
membeli perusahaan dengan produk 
inovatif. Sangat banyak perusahaan 
teknologi di dunia yang besar dengan 
cara seperti ini. 

Ketika era free software dimulai, 
banyak orang memandang dengan 
skeptis dan barangkali bingung. 
Bagaimana mungkin, rahasia produk 
perusahaan—yang mungkin men- 


TUBE 


Liat IN 3 


jadikan perusahaan tersebut kaya 
raya—mau dibuka begitu saja dan 
bisa dilihat, dimodifikasi, atau bah- 
kan disebarluaskan oleh pihak lain? 
Apa yang akan menjadi sumber 
pemasukan nantinya? Apakah pe- 
rusahaan kompetitor tidak meman- 
dang produk yang dihasilkan sebagai 
produk murahan? 

Walau demikian, free/open source 
software telah menempuh proses 
yang sedemikian panjang. Saat ini, 
berbagai perusahaan besar, yang 
awalnya mungkin tidak tertarik de- 
ngan gagasan ini, telah menaruh per- 
hatian yang cukup besar. 

Beberapa dari mereka sibuk men- 
jadikan beberapa produk mereka 
free/open source. Bahkan Microsoft 
pun mencoba berkontribusi di dunia 
open source. Beberapa dari perusa- 
haan besar tersebut bahkan membeli 
perusahaan free/open source yang 
sukses. 


My 


UKSES 


Ya. Kita bisa melihat cukup ba- 
nyak contoh sukses perusahaan yang 
sepenuhnya bermain di free/open 
source dan kemudian menjadi suk- 
ses besar. Baik karena dibeli seperti 
disebutkan sebelumnya atau memang 
karena bisa menaklukkan pasar. 

Ketika kita bicara soal bisnis, 
free/open source bukanlah sekadar 
membuka source code dan melisen- 
sikannya di bawah beberapa lisensi 
yang kompatibel. Bisnis tetap bisnis. 
Tetap ada saingan. Bukan karena 
open source, maka suatu perusahaan 
lantas mendapatkan simpati dan 
orang-orang berebut membeli sup- 
port, demi mendukung perusahaan 
tersebut. 

Perjuangan mereka umumnya 
sangat luar biasa. Mereka mungkin 
berani menjadi perintis di bidang 
masing-masing. Mereka juga berani 
menjalankan komitmen dan berta- 
han di tahun-tahun awal. Yang jelas, 


28 04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


a 

KEREN 
MENURUN 

(NA KAUN 

NN 

KE 

A 
hampir semua dari mereka mencip- 
takan sesuatu yang sangat berguna 

bagi dunia teknologi. 

Dan yang sangat penting, pasar 
telah percaya dengan produk yang 
dihasilkan. Cukup banyak perusa- 
haan besar di dunia menggunakan 


MyS@L. Banyak pula yang meng- 
gunakan Red Hat dan menambahkan 


A 


uang ke pundi-pundi Red Hat. Daf- 
tar ini akan terus bertambah. 

Perusahaan-perusahaan free/open 
source mana saja yang sukses? Apa 
saja produk yang dihasilkan? Mari 
kita lihat sama-sama. Selamat mem- 
baca! 


CANONICAL 

Canonical didirikan pada tahun 2004 
oleh Mark Shuttleworth (kelahiran 
18 September 1973), seorang pebisnis 
ulung kewarganegaraan Afrika Se- 
latan dan Inggris. 

Awalnya, perusahaan ini dibangun 
untuk mempromosikan berbagai 
proyek free software. Seiring waktu 
berjalan, perusahaan yang didanai 
oleh Mark tersebut dikenal juga se- 
bagai perusahaan di belakang distri- 
busi Linux Ubuntu dan keluarganya. 
Dengan dana yang besar, didukung 
dengan berbagai developer ulung, 
ubuntu dengan cepat memposisikan 
dirinya sebagai salah satu distribusi 
Linux terpopuler di dunia. 

Dana yang besar di antaranya di- 
dapatkan dari sebagian penjualan 
Thawte milik Mark ke Verisign pada 
tahun 1999, seharga lebih kurang 
US$575 juta. Sementara, developer 
ubuntu mencakup: 

@ Mark Shuttleworth, mantan de- 
veloper Debian. 

@ Matt Zimmerman, mantan tim 
sekuriti Debian. 

@ Ben Collins, mantan Debian Pro- 
ject Leader. 

@ Dave Miller, BugZilla. 

@ Ian Jackson, pengembang dpkg 


UTAMA 


dan mantan Debian Project Lead- 
er. 
@ Dan lain sebagainya. 


Selain mensponsori pengembang- 
an Ubuntu dan keluarganya, Canoni- 
cal juga melakukan berbagai akti- 
vitas promosi free software, seperti 
terlibat sponsor dalam acara Soft- 
ware Freedom Day. Canonical juga 
terlibat dalam beberapa proyek soft- 
ware non-free. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.canonical. 
com/. 


COVALENT 


Covalent adalah perusahaan penye- 
dia support enterprise untuk ber- 
bagai produk Apache seperti web 
server httpd, tomcat app server, dan 
lain sebagainya. 

Selain itu, covalent juga melayani 
subscription berbagai servis seper- 
ti Terracotta Java Clustering dan 
Hyperic H@ Monitoring. Layanan 
lainnya yang disediakan adalah kon- 
sultasi, migrasi, dan training. 

Pada Januari 2008 yang lalu, pe- 
rusahaan ini diakusisi oleh Spring- 
Source. SpringSource sendiri dikenal 
sebagai perusahaan yang mengem- 
bangkan Spring Framework untuk 
Java. Dengan akuisisi ini, Covalent 
akan menjadi divisi yang menye- 
diakan dukungan untuk berbagai 
produk Apache. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah  http://www.covalent. 
net/. 


ort, Apache Tomcat, Apache Tomcat/Support, Apachs Geronimo Support, Apache Roller Blog Ser 4-2 


Tas IG coooe 


€) CANONICAL 


Services — Partners” SupportLogin 


Welcome Ubuntu 7.10 


Situs web canonical. 


Application Packaging 
and Distribution 


—AMLTEL 
Situs web covalent. 


Covalent8Technologies 


Acguired bySpringSoukc 
LA 


Open Source Market Leaders tofknahle @ 


Powerful Enterprise/Applicalion Ifrastruc MN 


learn naked 


n work with Spring to 
va PE aternative, 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX W 04/2008 29 


InnoDB Website» Home - Opera, 


galon 


VolP Telephony Communication Soluticns for Business 


Digium'|Asterisk: Marketplace 
Find Asterisk-related products and services $ 


$ 1 
Situs web digium. 


DIGIUM 

Digium, yang didirikan oleh Mark 
Spencer pada tahun 1999. Adalah 
perusahaan yang bergerak di bidang 
pengembangan PBX hardware dan 
software telephony open source, As- 
terisk. Asterisk saat ini merupakan 
salah satu program telephony yang 
sangat terkenal dan cukup banyak 
digunakan. 

Perusahaan ini awalnya didiri- 
kan sebagai Linux Support Service, 
yang bertujuan untuk menyediakan 
dukungan pengembangan Linux. Na- 
mun, karena Mark tidak memiliki 
sumber daya untuk membeli PBX 
untuk perusahaannya, Mark memu- 
tuskan untuk menulisnya sendiri. 
Hebat, bukan? 

Mark Spencer sendiri memang 
merupakan salah satu tokoh di dunia 
free software. Salah satu kontribusi- 
nya yang patut diacungkan jempol 
adalah Gaim (sekarang pidgin), se- 
buah program instant messenger 
multi protokol. 

Sumber pemasukan Digium di- 
antaranya adalah penjualan Aste- 
risk Business Edition dan penjualan 
hardware seperti IAX”y. 

Pada akhir tahun 2007 yang lalu, 
Digium membeli Switchvox, perusa- 
haan yang bergerak di bidang phone 
system. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.digium.com/. 


GLUECODE 


Gluecode (www.gluecode.com) ada- 
lah perusahaan yang mengembang- 


Wantio Become-an Authorized Reseler? ka 


htpmwwinrodb.com/ 


INNOBASE 


» Recentiy Posted 


# HOME INNODB HOT BACKUP 


SUPPORT NEWS 


COMPANY Innokackup 1.4 Drelessed 


ENTERPRISE-CLASS TRANSACTIONAL STORAGE FOR MYSGL 


INNOBASE 


patner, 


INNODB" 
Situs web innobase. 


kan JOE, yang memaketkan Apache 
Geronimo (http://geronimo.apache. 
org/) dengan berbagai software open 
source lain untuk menyediakan en- 
terprise portal. Perusahaan ini ke- 
mudian diakuisisi oleh IBM pada Mei 
2005 yang lalu. 

Dengan akuisisi ini, IBM berkomit- 
men untuk menjadi kontributor aktif 
untuk proyek Geronimo dan berba- 
gai proyek terkait lainnya. 


Berbagai analis menyebutkan, 
akuisisi yang dilakukan IBM ini ti- 
dak semata-mata mengukuhkan 


strategi IBM untuk bermain di pasar 
developer dan small business, namun 
juga menguatkan posisi IBM di bis- 
nis open source. IBM, menurut ber- 
bagai pihak, tidak akan membeli pe- 
rusahaan open source hanya karena 
sebuah produk, namun juga karena 
orang-orang kunci di belakang pe- 
rusahaan tersebut. Seperti diketahui, 
salah satu tokoh kunci di belakang 
GlueCode adalah Geir Magnusson 
Jr., yang merupakan anggota Apache 
Foundation dan project Harmony. 


INNOBASE 


Innobase adalah perusahaan Fin- 
landia yang mengembangkan In- 
noDB, salah satu storage engine 
untuk database popular MySaL. 
InnoDB menyediakan pemrosesan 
transaksi high performance, dengan 
row-level locking, dan multi-version 
concurrency control. Selain itu, In- 
noDB juga memastikan integritas 
dan reliabilitas data di antaranya 
dengan dukungan referential integ- 


Innobas2 is ine developer of InnaDB, the Igading transactional storage engine for he MySOL 

pen source dal Ivase alsu develoj 

on-line (hot) backups ora running MySOL database. Innobase Is  MySOL Enterprise Platinum 
tni 


InnaDE is the most populartransactional starat 
processing, vith row level Ibcking and muli-w 


InnoDB Het Baclup 32.0 hes been 
released fo Sola 10 on AMDEA 


Innokase Op 
softvareengi 


MySOL/InrODB-5.053 has been 


4 


SOL, deliyerng high perfamanee trensactian 
0y sontol. Itmininizes ex pensive disk 1O through sj 


rity dan automatic data recovery. 
Kekuatan produk dan perusahaan 

ini rupanya menarik Oracle untuk 

melakukan akuisisi pada Oktober 


2005 yang lalu. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.innodb. 
com/. 


INNOTEK 


Innotek adalah perusahaan Jerman 
yang menyediakan software virtua- 
lisasi VirtualBox. 

VirtualBox memungkinkan peng- 
guna komputer untuk menjalankan 
berbagai sistem operasi sekaligus, 
yang sangat memudahkan pengguna 
untuk membangun dan menguji soft- 
ware pada berbagai platform. Pada 
januari 2007 yang lalu, setelah be- 
berapa tahun pengembangan, versi 
open source VirtualBox (VirtualBox 
Open Source Edition) diluncurkan di 
bawah GPL. 

Saat ini, VirtualBox dapat berja- 
lan pada host Windows, Linux, Ma- 
cintosh dan OpenSolaris. Sementara, 
guest yang didukung mencakup: 

@ Windows: NT 4.0, 2000, XP, Ser- 
ver 2003, Vista. 

DOS/Windows 3.x. 

Linux 2.4 dan 2.6. 

OpenBSD. 

Dan berbagai sistem operasi lain 
dengan tingkat kematangan yang 
berbeda. 


Pada Februari 2008 yang lalu, 
Sun Microsystems mengumumkan 
akuisisi Innotek dan menjadikan 


30 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Sun sebagai pemain yang semakin 
kuat di dunia virtualisasi. Pembe- 
lian ini bisa menjadikan Sun lebih 
agresif terhadap produk sejenis 
seperti VMWare. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.virtualbox. 
Org/. 


JBOSS 


Jboss Application Server adalah Java 
EE-based application server free/ 
open source yang sangat popular. 
Pengembangan Jboss sendiri telah 
dimulai pada tahun 1999 yang lalu 
dan sejak itu, dikembangkan oleh 
Jboss Group LLC dan Jboss, Inc. 
Tokoh kunci dalam pengembangan 
tersebut di antaranya adalah Marc 
Fleury. 

Pada tahun 2006 yang lalu, Jboss 
diakuisisi oleh Red Hat sebesar 420 
juta USD. Ini merupakan angka yang 
lebih besar dari perkiraan awal 350 
juta USD. Selisih tersebut dipenga- 
ruhi oleh performa perusahaan Jboss. 
Luar biasa, bukan? Dengan akuisisi 
ini, Jboss kini menjadi salah satu di- 
visi Red Hat. 

Akuisisi ini merupakan salah satu 
berita besar di dunia open source. 
Dan, tetap menjadi salah satu akui- 
sisi terbesar perusahaan open source 
sampai saat ini. 

Untuk informasi selengkapnya 
tentang jboss, kunjungilah http:// 
www.jboss.com/. 


MANDRIVA 


Perusahaan 


ini didirikan sebagai 


0 JBozs:com - The Professional Open Source Company - Opera) 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


NO VirtualBox- Opera olx 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 

INN G Virualbox asi | &- 
UOB ntpuwwwxitualbor.org/ Rel) IG sooote Ll 69 


innotek VirtualBox is a family of powerful 
x86 virtualization products for enterprise 
as well as home use. Not only is | 
VirtualBox an extremely feature rich, 
high performance product for enterprise 
customers, it is also the only 
professional solution that is freely 
available as Open Source Software 
under the terms of the GNU General 


About 
Screenshots 
Downloads 
Documentation 
End-user docs 


Technical docs 


innotek has rekased a maintenance 
update for VirtualBox. See ihe ChangeLog 
fora Istof changes. 
» IX Feb 12, 2008 

Innotek to be acgulred by Sun 


search, 


HepiGuide 


Contribut Public License (GPL). See “About For detais, see the announcement at 

ontribute VirtualBox" for an introduction see sun.com. 

Community “innotek" for more about our company. 2 (CEO Feb 11, 2008 
Presently, VirtualBox runs on Windows, Kanya Seagkilan: the first beta of mn 
Linux, Macintosh and OpenSolaris hosts VirtualBox for OpenSolaris. 


and supports a large number of guest 


operating systems including but not |" lesi ber 
limited to Windows (NT 4.0, 2000, XP, | Ghotek has ebaseg ina rd beta Of 
Server 2003, Vista), DOS/Windows 3.x, “VirtualBox for OS X. 
Linux (2.4 and 2.6), and OpenBSD. 
More information... 


VirtualBox is being actively developed 


with freguent releases and has an ever growing list of features, supported guest 


Situs web innotek. 


Mandrakesoft pada tahun 1998 lalu 
di Paris, Prancis. Waktu itu, produk 
Mandrakesoft, yaitu Mandrake Linux, 
dikenal sebagai distribusi Linux yang 
sangat mudah digunakan. 

Sayangnya, perusahaan ini sem- 
pat mengalami masa kebangkrutan 
pada Januari 2003 sampai Maret 
2004 yang lalu. 

Musibah yang dialami belum sam- 
pai di sini. Pada tahun 2004, perusa- 
haan ini dipaksa untuk mengubah na- 
manya karena nama Mandrake yang 
digunakan. Nama ini dinilai mencon- 
tek nama Mandrake the Magician. 

Pada tahun 2005, beberapa saat 
setelah memperbaiki kondisi keuang- 
annya, Mandrakesoft membeli aset 
Lycoris dan membeli Conectiva, pe- 
rusahaan distributor Linux Brazil, 
senilai US$2,3 juta. 


Eile Edit View Bookarks Widgets Tools Help 


R 


Pembelian oleh Conectiva dan tun- 
tutan perubahan nama perusahaan 
menjadikan Mandrakesoft mengubah 
namanya menjadi Mandriva. Distri- 
busi Linux yang dikembangkan pun 
berubah menjadi Mandriva Linux. 
Saat ini, Mandriva Linux tetap men- 
jadi salah satu distribusi Linux pilih- 
an pengguna. 

Pada Januari 2008 yang lalu, Man- 
driva bekerja sama dengan Turbo- 
linux membangun Manbo labs, untuk 
berbagai sumber daya dan teknologi 
pengembangan Linux. 

Mandriva adalah salah satu con- 
toh perusahaan Linux yang mengala- 
mi cukup banyak masa-masa sulit, 
namun tetap bisa mempertahankan 
eksistensinya. Untuk informasi se- 
lengkapnya, kunjungilah http:// 
www.mandriva.com/. 


Mandriva - Opera 


Make business 
processes into 
best practices. 


JBoss 
ENTERPRISE SOA PLATFORM 
» Now availabie 


HIGHLIGHTS 


Aroiitecture (SOA) 


Login Register 


ENTERPRISE 
ACCELERATION ... 


JBoss ENTERPRISE MIDDLEWARE" 


.JBcss, adivison of Fed Hat, is the global kaderin open source mildkware sofvare, combihing enterprse-chss Joss Enterprise Mildhware open 
source software with the industy's kading servis and Icoks to provke simpy a bettet way Ibtranstorm your business io Setvike-Orenied 


Carera GontactUs 


Om andriva 


One 
ne Easy Linux CD 


) See how it works. 


“#UBoss Enterprbe Apolbatbn Platform 4.9 ““#JBcos Word Orando. February 19-15 
is herel January 10, 2008. En 


“Red Hal Expanus Developer Oerings 
with JBess Developer Studi December 
10, 2007. 


"ePtesented Wa red Hat: Unysis - Jbcus 
Migretion Solutions. February 19,2008 


"eJBoss User Grcups 


Situs web joss. 


“Pub Taainng 
'" Resources for Ekeculives 


'w Resources lor Operations 


de ip DL (& mpimm.mararvacom 


be” Mandrvalin “Enterprise Soliions ”GontctUs Language 


Download MandrivaLinux Community Help 


Mandriva Flash 
Te 81 Linu toy 


Powerpack 


Essentialpaok of services and commercial 


Powerpagy 


(2 
Buy at Mandriva Store | 


Download 


Mandriva Partners News 


 Manariva today announces ihe leunch of Mandrisa 
—pardete satin) 


“etgratngtovboos ci 


& 
Sa 


Situs web mandriva. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX mM 04/2008 31 


tedhat.com|/Home- Opera 


date DA | D ntipiwwwmysalcor/ 


N 


MUSCILS The wottds most popular open sc 


eloper 


roe database 


Sun to Acguire 
MysSOL 


MESIAIE 


» 2IOCorrer 
, Winta Papora 

» TOO Cakubitor 
, DBA Cakukstor 


Leam how NySOL is used | ,, 
ten 
» Contact MySOL 


0 Apicatons 
Situs web mysgl. 


MYSOL 
Dari sisi komersial, MyS@L adalah 
salah satu contoh perusahaan open 
source tersukses. Bukan saja kare- 
na perusahaan ini bisa menjadikan 
produk open source dual-license-nya, 
database system popular MySAL, 
menjadi salah satu sumber pemasuk- 
an, namun juga karena perusahaan 
ini mampu menarik Sun Microsys- 
tems untuk melakukan akusisi. Dan, 
bukan sembarang akuisisi, karena 
akuisisi ini merupakan akuisisi peru- 
sahaan open source terbesar selama 
ini. US$1 milyar. 

Harus diakui, MyS@L adalah pe- 
rusahaan besar dengan jumlah karya- 
wan lebih kurang 400, yang tersebar 
di 25 negara. Pendapatan perusahaan 
ini pada tahun 2006 yang lalu, menu- 
rut CNET news.com bahkan menca- 
pai US$40 juta. 

MyS@L memang bukan perusa- 
haan yang baru didirikan. Perusahaan 
ini dibangun sejak tahun 1995 yang 
lalu oleh Michael Widenius, David 
Axmark, dan Allan Larsson. Seperti 
cukup banyak perusahaan software 
lain, perusahaan ini berkembang di- 
antaranya dengan bantuan venture 
capitalist. Seiring dengan perkem- 
bangannya, berbagai investor pun se- 
makin melirik, termasuk Red Hat. 

Business model MyS@L adalah: 

@ Penjualan support, consulting, 
training, dan certification akan 
MySaL. 

@ Subscription MyS@L Enterprise. 

@ Dual-license MyS@L, yang meng- 
haruskan solusi proprietary yang 


htp!mww.rechatcom/ 


(change) 


aa redhat 


Dili IG coooe 


Downloads | Fedora | RedhatNewori | 27 Can | Resister 1 Login 


Searah 


Make business 


&Sun 


Boss 
MySOAL ENTERPRISE sOA 

on 
Read more » 


HOW FAR CAN YOU 


Situs web redhat. 


menggunakan MyS@L harus mem- 
bayar biaya lisensi. Sementara, 
penggunaan free/open source soft- 
ware tidak perlu membayar sepe- 
ser pun. 


Tentu saja, kesuksesan perusa- 
haan ini tidak terlepas dari produk 
database system MyS@Lnya. MySAL 
adalah database terpopular di du- 
nia open source, yang dapat berja- 
lan pada berbagai platform. Dengan 
kombinasi dengan Linux, Apache dan 
PHP/Perl/Python, MyS@AL memben- 
tuk technology stack LAMP. LAMP 
sangat popular di dunia Linux. 

Semoga akuisisi oleh Sun ini men- 
jadikan dunia TI secara umum dan 
free/open source secara khusus lebih 
baik lagi. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.mysgl.com/. 


RED HAT 


Nama Red Hat sangat identik dengan 
perusahaan sukses di dunia open 
source. Sekaligus tipikal perusahaan 
besar yang suka membeli perusahaan 
lain. 

Perjalanan sukses perusahaan ini 
dimulai ketika Bob Young memba- 
ngun ACC pada tahun 1993, yang 
menjual aksesoris software Linux dan 
UNIX. Lalu, datanglah Marc Ewing 
pada tahun 1994 yang mengembang- 
kan Red Hat Linux. Bob Young ke- 
mudian membeli Red Hat pada tahun 
1995 dan kemudian membangun Red 
Hat Software. 

Perusahaan yang go public pada 


processes into 
best practices. 


- H HIGHLIGHTS 
, 


RecentNews: 02/19/08 ItalYs National Insttite of Design and Mirt Chcoses JBoss Enterprise SOA Platform 


0 


WITH VIRTUALIZATION? 


et Sarte 
Kg 
4 Just purchase 
» We asked Brian. » Manage subscriptions 
$ Contact sales 


ENTERPRISE 
ACCELERATION .... 


VBoss ENTERPRISE MIDDLEWARE" 


tahun 1999 ini tak lama kemudian 
membeli Cygnus Solutions, sebuah 
perusahaan yang menyediakan com- 
mercial support untuk free software. 
Cygnus juga merupakan perusahaan 
di belakang Cygwin, POSIX layer 
dan GNU toolkit untuk Windows. 

Beli membeli ini belum berakhir. 
Dalam perjalanannya, Red Hat kem- 
bali membangun beberapa perusa- 
haan. Salah satunya adalah C2Net, 
yang terkenal dengan produk secure 
web server StrongHold. 

Berbekal produk distribusi Linux 
Red Hat, perusahaan ini mendapat- 
kan beberapa penghargaan, terma- 
suk kepercayaan dari dunia industri. 
Tak lama, perusahaan ini pada tahun 
2003 meluncurkan Fedora Project, 
yang selanjutnya membangun distri- 
busi Linux Fedora sampai saat ini. 
Red Hat kemudian berkonsentrasi 
pada professional open source busi- 
ness dengan mengusung produk Red 
Hat Enterprise Linux. 

Bertahun-tahun sukses dengan 
RHEL tak menjadikan Red Hat puas. 
Pada tahun 2006 yang lalu, Red Hat 
mengakuisisi Jboss dan menjadikan- 
nya sebagai salah satu divisi yang 
menguntungkan. Akusisi ratusan 
juta US$ itu memang sepertinya ti- 
dak sia-sia. 

Pada pertengahan tahun 2007 
yang lalu, Red Hat mengakuisisi 
Mobicents, yang bergerak di bidang 
Open Source VOIP. Ini semakin 
memperkuat pasar Red Hat di kalang- 
an enterprise. 

Kiprah perusahaan ini memang 


32 04/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


luar biasa. Sejak awal, perusahaan 
ini cukup pandai memilih pemimpin 
yang mampu menaklukkan pasar. 
Sejak tahun-tahun awal pula, peru- 
sahaan ini cukup rela mengeluarkan 
cukup banyak uang untuk mempe- 
kerjakan tokoh-tokoh kunci di du- 
nia free software, mencakup desktop 
sampai filesistem. Memanfaatkan 
sukses produknya, Red Hat juga 
mendapatkan cukup banyak uang 
dari jasa sertifikasi. 

Dan, kini, sebagai perusahaan be- 
sar dunia dengan sumber daya yang 
sangat berlebihan (jumlah karyawan 
lebih kurang 2200 orang), Red Hat 
terlibat dalam berbagai aktifitas IT 
global, seperti halnya One Laptop 
Per Child. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.redhat.com/. 


SGALIX 


Scalix adalah software e-mail dan 
groupware server yang berbasis HP 
Open Mail. Awalnya, produk ini 
merupakan software proprietary, 
namun kini dilisensikan lebih terbu- 
ka di bawah Scalix Public License 
(SPL), yang berbasis MPL. 

Pada Juli 2007 yang lalu, perusa- 
haan ini dibeli oleh Xandros. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.scalix.com/. 


SLEEPYCAT 


Sleepycat software adalah perusa- 
haan di belakang cerita sukses soft- 
ware database berkeley DB, yang 
digunakan oleh berbagai proyek, 


NG BerkeleyDB | Oracle Embedded/Database - Opera 


Scalix: Linux Email, Calendaring and Messaging Platform - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


(D) Newtab 


UB Pe GAB hpsimww.scalix.com/ 


It: Linux Email. C... Xi 


2 IG 


Google 


SCALIX 
Our most flexible platform yet! 


Introducing 11.3, now supporting Outlook 2007 


ENTERPRISE/SMB 


Reduce the cost 
and complexity of 
messaging. 


Situs web scalix. 


baik free/open source ataupun pro- 
prietary. Berkeley DB sendiri meru- 
pakan embbeded database library 
berkinerja tinggi dengan binding 
tersedia untuk sangat banyak bahasa 
pemrograman. 

Perusahaan yang didirikan pada 
tahun 1996 oleh Margo Seltzer dan 
Keith Bostic ini merupakan salah 
satu contoh sukses perusahaan open 
source yang bergerak di bidang yang 
benar-benar terfokus, dengan produk 
yang sukses dan digunakan secara 
sangat meluas. 

Perjuangan mereka tidak sia- 
sia. Pada Februari 2006 yang lalu, 
Sleepycat dibeli oleh Oracle. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.oracle.com/ 
technology/products/berkeley-db/ 
index.html. 


Linux Linux Operating System —SUSE Linux Enterprise - Opera 


OPEN SOURCE/COMMUNITY 
7 Localize, customize, 


and extend Scalix 
Collaboration Platform. 


SUSE 


Cerita sukses dunia open source tidak 
akan lengkap tanpa akuisisi SUSE 
oleh Novell. Perusahaan yang suk- 
ses dengan distribusi Linux Suse ini 
dibeli oleh Novell pada tahun 2003 
yang lalu seharga US$210 juta. 


S.u.S.E, yang merupakan singkat- 
an dari Software- und System-Ent- 
wicklung atau Software and system 
development dalam bahasa Inggris 
ini didirikan pada tahun 1992 di 
Jerman. Perjalanan sukses perusa- 
haan ini dimulai dari di antaranya 
mendistribusikan distribusi Linux 


Slackware dengan terjemahan Jer- 
man. Terus dan terus berkembang, 
distribusi yang diberinama sebagai 
SuSE linux ini datang dengan ki- 
nerja yang tinggi, mudah digunakan 


database be rkeley-db/index.htmi 


ORACLE 


PRODUCTSANDSENVICES | INDUSTRIES | SUPPORT | PARTNENS | CONMUNITIES | ABOUT 


PRODUCTSANDSENVICES 
Oracie Database - 


How Berkeley DB Fits into Oracle's Overall Embedded 


Database Strategy 
Read the Ovum Research report »» 


IKI : FN 
Oracle Berkeley DB Product Family 


(AWAY ORACLE BERKELEY DB? 


Situs web sleepycat. 


Life Beyond the Sleeping Cat 


4 TME EMBEDDED DATABASE LEADER 


KITA TA 


Tni ts Your 


- Find kealcontacts 


- Reguest cal 
- Buy 


Situs web SUSE. 


Services & Support Partner 


Win Line 


ny Ghcose 


Is Gocgle 


2. 


Linux Operating Systems: SUSE Linux Enterprise 


N 


Hear why 

they say... 

your Linux is 
ready for action. 


ay 
Compexity and Control 
cast 


02 icrosottand Novel 
rate Year of 
Interoperabiny, Expang 
Colaboration Agreement 


03 Make the Nove from 
UNIK to Line 
Novel 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2008 


33 


UTAMA 


0 Code Less, Create More — Trolitech “Opera, R-0xX 0 Turbolinux - Opera, 19x 
Elle Edit View Bookmarks Widgets Tools Help File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 

aa na Ci 
dat GA | mtputroltech.com/ 6d ee DL | R ntpimwwturbolinux.com 2 Il (KG core xl 69 


CODE LES. CREATE MORE. 
DEPLOY EVERYWHERE. 


TROLLTECH 


samors | Petis | Deveopar2ona | bowtadta | Servtse | Cumomere | Patra 


Trolltech provides cross-platform software solutions for: 


| GrossPlalform Developers ») Industrial Embedded Developers 
) Consumer Elecironics & Mobile Device Vendors ») Mobile Appilcation Developers 
News | 
») Software Development Managers An 
Deret to Showcase Woile DAN) 


Mturbolinux 


about us 


Discover how our. 


| @ Ot WebKit INTEGRATION BRINGS WEB 2.0 TO MOBILE PHONES 
Erodes the boundaries between the web, desktop applications and devices ... 
Ot 


Otopia 


Lunux-basea mobile, GE and embeaoed 
cevices. Olopia offers 


Otis aoross-pletformappiiation tramework. It 
inelucesi 
NOW, 


An intulive ciass library 


Otopis is an application platlorm and UI tor 


products 


Multimedia player when used 2s stend-alone, 
connect to make your own personal computer. 4 


Solution/service ” “support “Community “investor relations 


- 
| 


32 DOWNLOAD NOW 
TRIALVERSION 


Turbolinux FUJI 
ux Appllance Server 2.0 
Turbolinux 10 Server 


DO 4 
Ng 4 FAO fo1 
selectirom category | 

electron product I- 
SYSOPENDIGIA and Tree Eri 20080116 Mandriva and Turbolinux arnounse a parinershipand create 
Hana resa iecesean ain development calkd Manbo-lats lai 
User Expaience on Wobls Phoresl/ Oasocurity aa or. 
Th Es Matik 200711120 (#OOCO/ 4 Irees (Mutipe vuinorabiltes 

cxtintreto) 
FIND OUT MORE C9) 
un 2007110125 


IeDoao/t3) kernel (Security and Bug fr) 
IRnOSLeUr7 bind (Ot-ty-oneerron 


IERORO1/25) posturesa (Three 
“ulnerabiltes dicoovsred in pestgresgh) 


2007-1001 Turtoinuxs wzoy Launones the Outing Ee Online Sloane 

GL 6 Olupia Onickstart - Dallas, TALI Servte 

Ge (Ba 1th Omntrve Poni Much More btutous Comgutin (EOBO/2S i (Oees-stesorping .: 
2 5 Insan aninampatan Isl 


Situs web trolltech. 


dan dilengkapi dengan control panel 
YaST yang powerful. 

Sejak dibeli Novell, pengembang- 
an SUSE menjadi lebih terbuka dan 
YaST—yang sebelumnya tertutup — 
dilisensikan di bawah GPL. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.novell.com/ 
linus/. 


TROLLTECH 


Trolltech, dengan produk populer @t 
toolkitnya, memiliki jasa yang cukup 
besar di dunia desktop GUI Linux. 
Dengan menggunakan @t, seseorang 
bisa membangun program GUI (dan 
non-GUI) yang mudah digunakan 
berkat dukungan widget set yang 
lengkap. 

@t sendiri digunakan pada proyek 
free/open source dan proprietary. 
Sebagai contoh adalah desktop KDE, 
web browser Opera, Skype, dan 
Google Earth. 

Perusahaan Norwegia yang diba- 
ngun oleh Eirik Chambe-Eng dan 
Haavard Nord pada tahun 1994 ini 
g0 public pada Juli 2006 yang lalu. 

Posisi Trolltech yang kuat di du- 
nia GUI untuk berbagai platform 


Situs web turbolinux. 


TURBOLINUX 


Turbolinux adalah perusahaan dis- 
tributor Linux yang berbasis di 
Jepang dan memiliki kantor di ber- 
bagai belahan dunia lainnya, seperti 
China dan Amerika Serikat. 

Sebagai pemain lama (didirikan 
sejak 1992), Turbolinux datang de- 
ngan produk yang cukup inovatif, di 
antaranya adalah distribusi Linux 
TurboLinux yang disertai dengan 
pemutar DVD Cyberlink PowerDVD 
dan windows media codec. 

Berbagai perusahaan besar du- 
nia juga telah menanamkan saham 
pada perusahaan ini. Daftar inves- 
tor mencakup BEA, Compag, Dell, 
Fujitsu, Intel, NEC, Novell, NTT, dan 
Toshiba. 

Pada Januari 2008 yang lalu, Tur- 


o redhat.com| - Opera 


bo Linux bekerja sama dengan Man- 
driva membangun Manbo labs, untuk 
berbagai sumber daya dan teknologi 
pengembangan Linux. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.turbolinux. 
com/. 


ZIMBRA 


Zimbra, dengan produk Zimbra Co- 
Ilaboration Suite, adalah salah satu 
pemain utama di pasar software 
kolaborasi untuk universitas, bis- 
nis, dan service provider. Tersedia 
dua versi Zimbra: open source dan 
komersial (yang datang dengan kom- 
ponen close source). 

Sukses Zimbra rupanya memikat 
Yahoo!, pemain besar di dunia Inter- 
net. Pada September 2007 yang lalu, 


AN OK 


Elle Edit View Bookmarks Widgets Tools Help Ouick: HTML 401 Ouick: CSS2.1 Ouick DOMUS Ouick: Unicode. 


AS aa (AJA 10020 | IM ntpww.rednat.comvsotwareicygwin” 2x) s0 Clear IG) Goo Ery 


Prearatcom | & 
United States (change) Downloads | Fedora | Red Hat Network B3 cam | Register | Login - 
@ redhat p—— Learn) 
Home Solutions Services & Products Partners Developers Training Support Store 
sn TM 
Cygwin 


Cyawin is a set of powerful tools to assist developers in migrating applications from UNIXP/Linux 
to the Microsof? Windows platform. Cygwin delivers the open source standard Red Hat GNU 
9cc compiler and gdb debugger on Windows. In addition, it provides for a standard UNIX/Linux 
development environment on Windows induding APIs and command shells. The Cyowin.dll 
library, induded with Cyawin, delivers the interesting subset of UNIX SVR4, BSD, and POSIX 


tersebut merupakan daya tarik 
ag Nas . . & APis to enable guick ports of UNIX/Linux applications to the Windows platform. 
tersendiri bagi Nokia. Pada Januari . | 
What Can Cygwin Do? 
2008 yang lalu, Nokia mengumum- With Cyowin, administrators can easily remote login to any PC, fix problems within a UNIX/Linux 
? shell, on any Windows machine and run shell command scripts. Sophisticated shell command 
kan bahwa mereka telah memiliki Gairevn be mernined within the UNICLWu sha spt envtormentto adinitr ihe Windows 
kesepakatan dimana Nokia akan 
mengakuisisi Trolltech. Total dana 
yang diperkirakan mencapai EURO 


system. Over the years, UNIX/Linux system administrators have developed a large toolbox set of 
management saripts for their UNIX/Linux machines. Cyawin provides the ability to continue using 
these sgipts on Windows machines. 


Why Use Cygwin? 

One of the largest problems developers face today is supporting their applications on disparate 
platforms. Windows workstations continue to be added to an environment already populated by 
Linux and other UNIX-based Operating Systems. Using Cyawin, developers can manage 


104 juta. heterogeneous environments in a consistent, effidient way. Cyawin brings a standard UNIX/Linux 
shell environment, induding many of its most useful commands to the Windows platform, so IT 
i managers can effectively deploy trained staff, and leverage existing investments in UNIX/Linux 
Untuk informasi selengkapnya, source code and shell saipts. 5 


kunjungilah http://trolltech.com. 


Cygwin di Red Hat, salah satu solusi hasil akuisisi. 


34 04/2008 M INFOLINUX www.infolinux.web.id 


Yahoo! Membeli Zimbra dengan biaya 
yang tidak kira-kira US$350 juta. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://www.zimbra. 
com/. 


XANDROS 


Xandros Incorporated merupakan 
salah satu perusahaan distributor 
Linux yang tetap eksis dan diper- 
hitungkan. Perusahaan yang didiri- 
kan pada tahun 2001 ini bahkan 
membeli Scalix pada Juli 2007 yang 
lalu. 

Fokus produk Xandros adalah 
pada pasar bisnis dan konsumen 
yang mau membeli. Produk distri- 
busi Linux yang dihasilkan memang 
cukup kreatif, seperti penyertaan 
Crossover Office dan repositori Xan- 
dros Networks. 

Selain versi desktop, tersedia pula 
Xandros server, yang diluncurkan 
pertama kali pada tahun 2006 yang 
lalu. 

Xandros sepertinya sangat ber- 
hati-hati bermain di pasar Linux. 
Lini produk yang dikemas dengan sa- 
ngat bagus—walaupun dengan harga 
tersendiri—dan dapat mengakomo- 
dasi dunia bisnis yang serius mem- 
beli sepertinya merupakan salah satu 
modal untuk bertahan dan berkem- 
bang. 

Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://xzandros.com/. 


XENSOURCE 


Xen berawal dari proyek riset di 
University of Cambridge. Pertama 


NG Linux Desktop and/Server Operating Systems - Opera 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


10 Zimbra offers Open Source email server software and shared calendar for Linux and the Mac - Opera, » 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


Dj Newtab 


DH £ (62 ntpumwwzimbracom 


@« 
MA pa oa AN AE TERAS 


COMMUNITY 


FORUMS 


PRODUCTS SUPPORT 


Introducing 


Zimbra for BlackBerry 


11 million paid mailboxes Tens of thousands of customers 


experience 


LATEST HEADLINES How Secure is Open Source 


CUSTOMERS 


Situs web zimbra. 


PARTNERS 


kali dirilis 2003, Xen merupakan 
virtual machine monitor free/open 
source, yang tersedia untuk arsitek- 
tur IA-32, x86-64, IA-64 dan Po- 
werPC 970. 

Sebagai pemain yang relatif baru, 
Xen jelas sukses. Xen merupakan 
salah satu software yang diguna- 
kan oleh para pengembang software 
ataupun penyedia layanan virtual 
dedicated server. 

Kesuksesan Xen tidak hanya ber- 
henti pada decak kagum dan popu- 
laritas. Citrix, yang bermain di pasar 
thin client dan remote access, sampai 
rela harus mengeluarkan US$500 
juta untuk mengakuisisi XenSource, 
perusahaan di belakang Xen, pada 
Oktober 2007 yang lalu. 

Pembelian ini termasuk luar bia- 


u- 
Bls) IG soooe J6 
Ask Us About ZCS | We're Hiring! | International Sites“ WAHOOLcompa/ 
| searen 
PARTNERS BUY 
Downloads 
Zimbra Product Solutions 
sonia Provdera Datar Editan 
2 Businesses 
» Education 
2 gov|.org Open Source Edition 
? VARs | Partners 
A. Zimbra Desktop 
Zimbra for BlackBerry 
Find out why 
Product Information 
ZCS Overview Demo 
Hosted Demo Account 
Compare ZCS Editions 
Zimbra Pricing 
What's Happening 
AWARDS Breaking News “ 


sa. Tapi, Xen juga bukan produk 


AL ax NG 


Eile Edit View Bookarks Widgets Tools Help 


main-main. Untuk informasi seleng- 
kapnya, kunjungilah http://www. 
citrixxenserver.com/Pages/default. 
ASPX. 

Bisa kita lihat, cukup banyak pe- 
rusahaan open source yang sukses. 
Daftar ini tentu terlalu sedikit. Di 
dunia, kita bisa melihat bahwa in- 
dustri sudah mulai mengakui free/ 
open source software. Tergantung 
pada bagaimana seorang pebisnis 
menerjemahkan ini menjadi produk 
dan jasa. 

Walau demikian, sukses tentu di- 
iringi oleh proses dan kerja keras. 
Perusahaan-perusahaan yang suk- 
ses tentunya telah mengalami masa- 
masa susah dan bisa bertahan serta 
berkembang. 

Mari terus belajar, berkarya, dan 
sukses. 


Home opera a-ax 


IE ena 


Take Xandros Server 20 
for a FREE 9o Day Tes 


Irial downloads 


fisosumantisowaf “rases: 00 | 


Situs web xandros. 


maonsl “Sesat oaa Time Da1 


Sending regusstto adyieidmanager.com, E 


Pub 


ET 
Eli sooe H6 


CiTRIx 


| ovemiew » | Products 


Situs web xensource. 


lb DG (96 ntpimwucitiwenservercomPagesidemultaspx 


OrioenSerwercom | Downlad Now | GonactUs | Open Source Xen | 


» | solutions 


Citrix acguires XenSource 
End-to-end virtualization is here. 


Now get server, application and desktop virtualization 
solutions—only from Citrix, the leader in App Delivery 
Infrastructure. 


Rin (IG soogte 


Internatinal - 
Una Japanese (el 


E- 
&l 60 


ml SupportSenices - | Partners - | About Us - 


kt eemunes 


Ad Mexbiliy.agity, and Separatay adds 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX W 04/2008 35 


SOLUSI 


Mengubah 


eski sudah dapat 
dikenali dengan 


mudah, namun 


beberapa hal 
dalam penggunaan USB 
FlashDrive di Linux 
masih banyak yang 
tidak mengetahui. Salah 
satunya adalah cara 
me-rename label USB 
FlashDrive di Linux. 


Pada platform Linux, USB Flash- 
Drive sudah dapat terdeteksi dengan 
baik sejak kernel 2.4. Pendeteksian 
USB FlashDrive di Linux sudah se- 
makin mudah, sejak kehadiran ker- 
nel 2.6 dan terdapat service autofs 
dan hal daemon. Meski demikian, 
beberapa hal yang berkenaan de- 
ngan penggunaan USB FlashDrive 
di Linux, seperti cara mengubah 
nama label USB FlashDrive yang 
masih harus dilakukan secara manu- 
al. Berikut tahapan merubah label 
USB FlashDrive di Linux. 


USB FlashDrive dengan partisi FAT 
Untuk mengubah nama label USB 
FlashDrive yang memiliki tipe par- 
tisi FAT, Anda dapat melakukan 
langkah berikut: 
1. Instal paket mtools terlebih da- 
hulu. 
$ sudo apt-get install mtools 
2. Unplug terlebih dahulu USB 
FlashDrive yang telah ter-mount 
otomatis dengan menggunakan 
perintah umount. Letak device 
USB FlashDrive sendiri dapat 


Label USB FlashDrive 


” MYFLASDISK - File Browser 
File Edit View Go Bookmarks Help 


bl S3 g - 


- 
Back — Forward Up Stop Reload 


BI « (Eimvrtasoise 


Teer " x Name (Size v Type 
b @8 Home Folder 

b @@File system 

b Kldisk 

b (9) disk-1 


(Empty) 


Home Computer 


-0X 


fa ut 
Search (4 


& 67x & Viewas List |v 


Date Modified 


Dengan sedikit usaha, Anda dapat merubah nama label USB FlashDrive yang terhubung di Linux. 


dilihat dengan menggunakan pe- 
rintah mount. Pada contoh beri- 
kut USB FlashDrive terdeteksi di 
/dev/sdbl dan ter-mount di /me- 
dia/SUPRAY. 


$ mount 


/dev/sdbl on /media/SUPRAY type 
vfat 
S sudo umount /media/SUPRAY 
3. Untuk melihat status label USB 
FlashDrive saat ini, Anda dapat 
menggunakan perintah mlabel- 
berikut ini. 
S sudo mlabel -i /dev/sdbl -s :: 
Volume label is SUPRAY 
4. Berikutnya, nama volume USB 
FlashDrive di atas akan diubah 
menjadi SUPRI. Untuk melaku- 
kan hal ini, cukup jalankan perin- 
tah berikut: 
$S sudo mlabel -i /dev/sdbl :: 
SUPRI 
Volume label is SUPRI 
5. Cabut USB FlashDrive, kemudian 
hubungkan ke PC kembali. Label 
USB FlashDrive kini sudah ber- 
ganti nama menjadi SUPRI. 


USB FlashDrive dengan partisi NTFS 
Berbeda dengan tahapan sebelum- 
nya, untuk mengubah nama label 
USB FlashDrive dengan tipe partisi 

NTFS, Anda dapat melakukan lang- 

kah berikut: 

1. Instal paket ntfsprogs terlebih da- 
hulu. 

$ sudo apt-get install ntfsprogs 

2. Lakukan hal yang sama dengan 
nomor 2 sebelumnya. 

3. Untuk merubah nama label USB 
FlashDrive dengan tipe partisi 
NTFS, Anda cukup menjalankan 
perintah berikut: 

Format: 
$ sudo ntfslabel cnama-device» 
cnama-label» 

Contoh: 
S sudo ntfslabel /dev/sdb1l 
FLASHDISK 

4. Untuk pengetesan apakah la- 
bel sudah berubah, cabut USB 
FlashDrive, kemudian hubungkan 
ke PC kembali. Kini Label USB 
FlashDrive sudah berganti nama 
menjadi FLASHDISK.# 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


36 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


INSTAN 


Instal & Setting 905 


Gabungan karya dari dua nama besar di bidang software, Google 
dan Ubuntu, menghasilkan sebuah distro Linux gOS yang indah 
dipandang dan mudah disandang. 


Linux gOS (www.thinkgos.com) telah dijadikan sistem icon di layar kanan atas (Shelf) untuk mengatur 
operasi standar gPC dan laptop mini Everex (gambar 1) suara, jaringan, status baterai, dan jam (gambar 4). 
dengan desktop ringan Enlightenment. 
Menginstal gOS ke harddisk 
Menjalankan g0S secara Live @ Untuk memulai menginstal gOS, klik ikon & di pojok 
@ Boot komputer dengan CD/DVD gOS, lalu tunggu kiri atas, lalu pilih Administration -» Install (gambar 5). 
beberapa saat sehingga Live-CD gOS menampilkan | @ Menu pada jendela pertama adalah memilih bahasa. 
pilihan boot seperti gambar 2, lalu tekan Enter. Anda dapat mencari bahasa Indonesia, atau memilih 
@ Kemudian gOS akan menjalankan splash booting dan bahasa bawaan, English (gambar 6), lalu klik Forward. 
splash login ke desktop Enlightenment (gambar 3). @ Jika Anda berada di WIB (Waktu Indonesia Barat), 
@ Layar bagian bawah terdapat icon-icon untuk meng- pilih Jakarta dengan wilayah waktu GMT 4 7:00 
akses berbagai layanan di Google. Huruf G di layar (gambar 7), lalu klik Forward. 
kiri atas untuk menampilkan menu, dan beberapa | @ Jendela ketiga untuk memilih keyboard. Umumnya 


Panduan Gambar 


F1 Help F2 Language F3Keymap F4 VGA FS Accessibilityu F6 Other Options 


dvOwaNg sii “Ore “BOCAP dvOnaNE sni “Ore “BOCAP 


38 04/2008  INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INSTAN 


keyboard di Indonesia adalah standar U.S. English, 
sehingga Anda dapat langsung klik Forward. 

Langkah yang paling perlu diperhatikan secara teliti 
adalah pembuatan partisi. Jika terdapat data atau 
program lama yang akan dipertahankan, Anda harus 
memilih bagian partisi harddisk yang kosong. Anda 
juga dapat memotong partisi Windows. Jika hard isk 
Anda kosong atau tidak masalah jika diformat ulang, 
Anda dapat memilih Guided-use entired disk 
(gambar 8). Jika paham tentang susunan partisi, 
Anda dapat memilih cara Manual. 

Selanjutnya berikan nama lengkap user/pengguna, 
nama user untuk login dan password-nya. 
Langkah-langkah selanjutnya cukup Anda ikuti 
dengan klik Forward jika diminta. Jika akses Internet 
Anda lambat, lewati (skip) beberapa langkah 
download program, lalu Anda reboot komputer untuk 
menjalankan gOS hasil instalasi. 


Setting jaringan dan program terminal 


@ Setting jaringan dengan program Exalt, yang dapat 


diakses dengan klik ikon biru putih di kanan atas, 
lalu pilih perangkat jaringan yang akan di-setting, 
misalnya eth0 untuk jaringan kabel ethernet. 


@ Jika ada server dhcp di jaringan, pilih DHCP 


(Automatic configuration). Jika memilih Static, 
tentukan alamat IP sesuai kondisi di jaringan Anda, 
misalnya 192.168.1.2, netmask 255.255.255.0, dan 


..& 
Prepare disk space 


3g OaRNE siJU “Ore 


39 OanNI sii “Ore? SIKAP 9 


www.infolinux.web.id 


gateway 192.168.1.1 (gambar 9). Klik General untuk 
mengedit alamat server DNS dengan menuliskan 
alamat IP-nya di baris yang tersedia, misalnya 
202.134.2.5, lalu klik New atau Replace untuk meng- 
ganti data sebelumnya. 

@ Jika Anda ingin menjalankan perintah melalui ter- 
minal, klik G -- Run Command, lalu ketikkan uxterm 
(latar hitam) atau xterm (latar putih) seperti gambar 10. 


Menambahkan Program dan Setting Printer 

@ Versi Beta gOS 2 ini belum menyertakan program untuk 
setting printer (system-config-printer). Klik G - App- 
lications -5 Administration -» Synaptic package 
manager. 

@ Klik Search, lalu masukkan kata system-config- 
printer dan pilih paket itu untuk diinstal (gambar 11). 

@ Setelah berhasil download dan menambahkan prog- 
ram, klik G -» Applications -5 Administration -5 
Printing. 

@ Klik Server Settings -» Show printers shared by other 
systems, lalu klik New Printer. 

@ Jika Anda ingin men-setting printer dari jaringan 
Windows, klik “Windows printer via SAMBA" lalu 
Browse sehingga gOS akan mencari dan menampikan 
workgroup atau domain, nama komputer, dan nama 
sharing printer (gambar 12). Pilih komputer dan 
printer yang di-share, lalu klik OK.m 

Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


24OmONi sis U -Ore ?GOCSP 5 


INFOLINUX 04/2008 39 


PRAKTIK INSTAN 


Remastering Ubuntu 7.10 


Melakukan proses remastering kini dapat dilakukan dengan mudah. 
Apalagi dengan menggunakan Reconstructor yang membuat setiap 
user dapat membuat distro sendiri secara mudah. 


distro 


Berikut beberapa cara untuk membuat Reconstructor. Masukan password Ubuntu Anda, dan 
menggunakan Reconstructor. tak berapa lama kemudian akan muncul halaman 
1. Pastikan Anda memiliki kapasitas kosong sekitar #/- awal Reconstuctor. 
5 GB atau lebih, sesuai dengan proses remastering | 5. Pada halaman awal, Reconstuctor akan menanyakan 
yang ingin Anda lakukan. tipe Ubuntu disc yang ingin di-remastering. Dalam 
2. Copy tile iso Ubuntu 7.10 LiveCD install, atau Ubun- contoh ini, pilih tipe Desktop (Live CD) sebagai tipe 
tu 7.10 alternate install yang ingin dijadikan bahan disc Ubuntu yang ingin di-remastering. (Gambar 2) 
remastering ke direktori kerja Anda. 6. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman kerja 
3. Sebelum dapat melakukan proses remastering, laku- Reconstructor. Pada pilihan working directory, 
kan proses instalasi paket Reconstructor terlebih da- arahkan ke direktori kerja Anda. Pada contoh ini, 


hulu. (Gambar 1) direktori kerja terletak adalah di /media/sdal- 


4. Setelah terinstal, aplikasi Reconstructor dapat segera 


dijalankan dari menu Applications » System Tools » 


 Reconstructor 


/TEST UBUNTU. Tentukan juga lokasi tempat Anda 
menaruh file ubuntu-7.10-desktop, pada pilihan Live 


 Reconstructor 


Live CD 


Please select the type of disc you would like to create. Select 
Live to create an Ubuntu Desktop Live CD. Select Alternate 
to create and Ubuntu Alternate Install CD. 


This will create a custom cd working directory. 
Ifthe boxes are checked, directories will be overuritten. 


To keep existing working directories, uncheck the boxes. 


Working Directory: /media/sdal/TEST UBUNTU 


& Desktop (Live CD) 
Alternate (Install CD) 


W Greate Remaster Directory (must do at least once) 
@J Create Root(custom) Directory (must do at least once) 


# (Greate Initial Ramdisk (initrd) Directory (must do at least once) 


Live CD ISO Filename, 


Imedia/sda1/TEST UBUNTU/ubuntu-7.10-desktop-i386.iso 


You can leave the ISO filename blank, 
and use alive CD instead. 


Proses instalasi Reconstrutor. Pemilihan tipe distro yang akan di-remastering. Pemilihan direktori kerja dan file iso yang akan di-remastering. 


x Reconstructor 5  Reconstructor 6 


File Edit View Terminal Tabs Help 

Reconstructor -- (c) Reconstructor Team, 2096 
Version: 2.7 

http://reconstructor.aperantis.com 


Customization (Optional) Customization (Optional) 
Ubuntu Live CD Version: 7.10 


Estimated ISO Size: fl - c2e MB 


Ubuntu Live CD Version: 7.10 
Estimated ISO Size: SSI - 628 mg 


Boot Screen |Gnome |Apt | Optimization (Live CD Modules Boot Screen Gnome |Apt | Optimization (Live CD |Modules 


Checking dependencies... 
ok. 

Disc Type: live 

INFO: Saving working directory information... 


“ Login 


Live CD Splash: — |/media/sda1/TEST UBUNTU/LOGO 600 400.pcx 


Live CD Text Color: | MEN 


Usplash Filename: |/media/sda1/TEST. UBUNTU/ubuntu.so 


SDM Theme: happygnome - 


# Sounds HI Root Login H XDMCP 
Custom Directory: /media/sda1l/TEST UBUNTU 


Create Remaster Directory: False 
Create Custom Root: False 
Create Initrd Root: False 

ISO Filename: /media/sda1/TEST UBUNTU/ubuntu-7.10-desktop-1386.is0 
INFO: Saving working directory information... 

Custom Directory: /media/sda1/TEST UBUNTU 

Create Remaster Directory: True 

Create Custom Root: True 
Create Initrd Root: True 
ISO Filename: /media/sdal/TEST UBUNTU/ubuntu-7.10-desktop-i386.iso 
INFO: Setting up working directory... 

INFO: Creating Remaster directory... 

Using ISO for remastering... 
Copying files... 


Note: This will replace both the Live CD 


Splash Screen: 
splash and the installed usplash image 


Background Color: | MAN 


“ Desktop 


Usplash Generation 


Note: Dapper: The image must be a .png and must 
be 640x400 and 16 colors (indexed). Edgy: The image 
must be a ,png and no more than 256 colors 
(indexed). Otherwise, the bootsplash will be black: 


Wallpaper: Imedia/sda1/TEST. UBUNTUJlinux-tux-knopicilinjpg 


Application Font: 


Generate Document Font: 


Desktop Font: 


Title Bar Font 


Fixed Font: 


» Theme 


Opsi untuk mengubah default desktop GNOME. 


Proses copy file iso yang digunakan oleh Reconstructor. Pemilihan gambar untuk mengubah LiveCD splash. 


INSTAN 


CD ISO Filename. Setelah itu, beri tanda centang 
pada semua option yang tersedia. Setelah selesai klik 
Next. (Gambar 3) 


yang menjelaskan kalau proses ini akan berjalan 
selama beberapa waktu. Klik Yes, dan Anda dapat 
melihat proses pada halaman Terminal. (Gambar 4) 

8. Berikutnya akan muncul halaman utama Kustomisasi 
Reconstructor. 

9. Pada Tab Boot Screen, Anda dapat merubah tampilan 


Siapkan file dengan format png berukuran 640x400 
untuk merubahnya menjadi file usplash. Setelah itu, 
klik generate. Untuk LiveCD splash, siapkan juga file 
gambar dengan format “.png yang ingin digunakan 
sebagai Live CD splash. (Gambar 5) 

10.Pindah ke Tab Gnome. Pada tab ini, Anda dapat 


Spash Screen, dan sebagainya, yang terdapat pada 
distro Ubuntu 7.10. Jika ingin mencari berbagai art 
dari GNOME, Anda dapat berkunjung ke url 
http://art.gnome.org. (Gambar 6) 


repositori yang terdapat di situ, jika Anda terkoneksi 
ke Internet. Jika ingin melakukannya dari Terminal, 
Anda dapat mengklik logo Terminal, kemudian 
melakukan Add/Remove paket. (Gambar 7) 

12.Pada Tab LiveCD, Anda dapat mengisikan informasi 


username dan password yang akan digunakan pada 
LiveCD distro Anda. Setelah selesai, lanjutkan ke Tab 
Modules. (Gambar 8) 


7. Tak berapa lama akan muncul halaman konfirmasi 13.Pada Tab Modules, Anda dapat memilih sejumlah pa- 


ket yang telah tersedia sebagai module Reconstruc- 
tor. Hal ini hanya berlaku jika Anda terkoneksi ke 
jaringan Internet. Setelah semuanya selesai, klik 
button Apply, untuk menyimpan semua perubahan 
yang telah dilakukan, dan lanjutkan dengan meng- 
klik button Next. (Gambar 9). 


LiveCD Splash, Live CD Text Color, dan Usplash. 14.Pada halaman selanjutnya, beri tanda centang pada 


pilihan Initial Ram Disk, SguashFS Root, dan 
LiveCD (iso). Pilih nama direktori beserta dengan 
nama file iso hasil remastering ini, serta arsitektur 
LiveCD distro remastering yang Anda buat. Setelah 
OK, klik Next. Saat tampil halaman konfirmasi 
untuk Build Live CD, klik Yes. (Gambar 10) 


merubah default tampilan wallpaper, GDM Theme, | 15.Proses pembuatan LiveCD akan segera berlangsung. 


Tunggu beberapa saat hingga tampil halaman baru 
yang menjelaskan kalau proses remastering sudah 
selesai. Letak file iso hasil remastering dapat juga 
dilihat pada halaman ini. (Gambar 11). 


11.Pada Tab Apt, Anda dapat mengecek semua pilihan | 16.Proses remastering selesai. Untuk pengetesan file iso 


hasil remastering, Anda dapat menggunakan aplikasi 
emulator PC aplikasi seperti VirtualBox. Jika dirasa 
kurang OK, Anda dapat mengulangi kembali 
tahapan proses remastering ini. (Gambar 12).m 
Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


5 BEE ol)  Reconstructor 
- Reconstructor 
7 Customization (Optional) Customization (Optional) 


5.8-8ubu X.Org X server -- Mare display driver 2 
112 Xlorg X server -- Voodoo display driver 

2-8ubunt X server option modification 

2 -e nodirication 

e modification Use the following to set user information and 
erroot red) the live cd hostname, (useful for ssh, etc.) 
ine pracessar (aa 


xserver-xorg-v 
xset 
xsetnode 


Boot Screen |(Gnome |Apt |Optimization' Live CD (Modules 


keteemap Username: supriyanto 
emulator 
rap User Full Name:|supriyanto 
em misceLlaneous utility transi 

tility programs for develop Password: rewokeea 


Lixorg1.0. Virtual network conputing client software fo 
Mes Alang. Ainint Hostname: — (EXAMPLE.CoM| 
. 


I-gubunt X client - and 


28.6-Dubuntu Help browser tor GNOKE 2 

2.28|0-0ubuntu Display graphical dialog boxes from shell sc 
223211 Archiver for .zip files 

1:1.2.3,3.dfsg compression library - runtine 


Ubuntu Live CD Version: 7.10 


Ubuntu Live CD Version: 7.10 


Estimated ISO Size: £X| - 688 MB Estimated ISO Size: #S 


- 688 MB 


| category " |execute (Run on boot | Module Module Version 


(9 Software 


| administration 


| Ubiguity (uninstall) Oo. 

Novell Software Removal o.1 
Education 

3 Graphics | - Reconstructor x 

| Oo 

Continue? o.1 

This may take a few minutes. Please wait. os 

0.2 

Miscelland @ro Dok 

Multimedi! 


b 
b 
b Networking 
b 


Pluains 


Author | 


Reconstr| 


Reconstr| 


Reconstr| 
Reconstr! 
Reconstr| 


Reconstr| 


Balact eno bund 10 11 
SAN SU AS Finished. ISO located at: /media/sdal/TEST UBUNTU/ubuntu-7.10-desktop-i386-cust 


Initial Ram Disk (initrd) 


9)Burn ISO 
IM SguashFS Root — 


Live CD (ISO) 


Filename: Imedia/sda1/TEST UBUNTU/ubuntu-7.10-desktop-i386-customn.iso | 
Description: — |UbuntuCustom 


Ramove Win32 versions of Firefox, Thunderbird, etc, 
Architecture: — x86 ” 


” Reconstructor Xx 


Build Live CD? 


This may take a few minutes. Please wait... 


www.infolinux.web.id 


(c) Reconstructor Team, 2007 


Credits: 
Ne 
Lew | @x: Aa are alopinani 


markus may - development/translation 
john reese - development 
harun hurma - graphics/translation 


Machine Devises Help 


INFOLINUX 04/2008 41 


KOMUNITAS 


Ditjen Haji Depag Goes Upen Source 


garaan Haji dan Umrah) atau Ditjen 
Haji Departemen Agama mengadakan 
Sosialisasi Software Open Source pada 4 
Maret 2008. Dirjen PHU Selamet Riyanto 
mengatakan bahwa selama ini Ditjen PHU 
telah melakukan pelanggaran undang-un- 
dang karena menggunakan software kom- 
puter yang ilegal atau bajakan sehingga 
seolah-olah menggunakan barang haram. 
Lebih lanjut Selamet Riyanto mengung- 
kapkan, dengan adanya software open 
source yang legal dan murah, maka Ditjen 
PHU sudah sewajarnya bermigrasi ke soft- 
ware open source. Dengan bermigrasi ke 
software yang legal diharapkan dapat 
bekerja dengan tenang dan halal sehingga 
hasil kerjanya pun diharapkan optimal. 
Sosialisasi itu juga dihadiri Agus Sediadi 
dari Kementerian Negara Riset dan Teknolo- 
gi mewakili Asisten Deputi Pengembangan 
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 
Rusmanto dari Yayasan Penggerak Linux 


0 Jenderal PHU (Penyeleng- 


Indonesia yang menjelaskan manfaat soft- 
ware open source. 

Dalam kesempatan itu, Selamet Riyanto 
mencanangkan Ditjen PHU Depag Goes 
Open Source. Dengan pencanangan tersebut 
berarti Ditjen PHU bertekad menggunakan 
software open source dalam operasional 
pemakaian komputer. Kegiatan sosialiasasi 
ditindaklanjuti dengan pelatihan penggu- 
naan software open source IGOS Nusantara 
bagi para operator komputer di lingkungan 
Ditjen PHU Depag.mRus 


X N Y 


Suasana sosialisasi open source oleh Dirjen Haji Depag. 


AWM Adakan Workshop Open Source 


dan Komputer) Wahana Mandiri atau 

AWM pada 12 Desember 2007 lalu me- 
nyelenggarakan Workshop Open Source 
bekerja sama dengan InfoLINUX dan 
Yayasan Penggerak Linux Indonesia. Work- 
shop yang berlangsung di kampus AMIK 
Wahana Mandiri, Jalan Cabe Raya No. 51, 
Pondok Cabe, Tangerang, Banten itu diha- 
diri oleh sekitar 150 peserta dari kalangan 
mahasiswa, undangan dari beberapa seko- 
lah menengah atas, dan masyarakat umum 
di sekitar Pamulang dan Pondok Cabe. 

Workshop yang dibuka oleh Direktur 
AMIK Wahana Mandiri H. M. Bambang Li- 
briantono itu juga diikuti oleh Pembantu 
Direktur 1 Asep Jalaludin, Pembantu Direk- 
tur 2 Kosirin, Pembantu Direktur 3 Sucip- 
to, Ketua LPPM Hersanto, Ketua Litbang 
Rushendra, Ketua-Ketua Konsentrasi Nur 
Asma, Warsina, dan R. Benny, Kepala Per- 
pustakaan Yuni Sugiarti, dan Ketua Harian 
Yayasan Budihardjo Sastrohadiwiryo yang 


A:- (Akademi Manajemen Informatika 


menaungi AWM, Ibu Krisna. 

Workshop setengah hari itu berben- 
tuk tutorial dan diskusi seputar Linux dan 
program open source lainnya, dengan nara 
sumber Rusmanto dari InfoLINUX. Pada 
kesempatan itu juga diresmikan berdirinya 
Komunitas open source Kampus Wahana 
Mandiri atau Wahana Mandiri Open Source 
Campus Community disingkat WMOSC- 
CO. Komunitas pengguna Linux dan Open 
Source ini digerakkan oleh sekitar 20 orang 
mahasiswa dengan bimbingan para dosen 
AWM.mRus 


Direktur dan para dosen AWM foto bersama setelah workshop. 


42 04/2008 " INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://Surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


IKLAN 


WARNUX 


IPCop Sebagai WebProxy 


ada InfoLINUX edisi 01/2008, sudah dibahas cara menginstalasi IPCop dan 
menjadikannya sebagai router warnet. Artikel kali ini akan membahas salah 


satu add-ons IPCop yang bernama AdvProxy, yang dapat digunakan sebagai 


webproxy dan bandwidth limiter sederhana di IPCop. 


IPCop merupakan sebuah distro 
yang luar biasa! Di samping mudah 
dalam proses instalasinya, distro ini 
juga dapat dengan mudah dikelola 
dan dimonitoring. Meski secara 
sekilas jika Anda lihat dari mesin 
IPCop hanya terlihat dalam bentuk 
tulisan saja (text based only), namun 
sebenarnya IPCop memiliki fitur 
administrasi sistem berbasis web 
untuk proses monitoring jarak jauh/ 
secara remote. 

Jika mesin IPCop Anda sudah 
terkoneksi dengan baik dari kom- 
puter client, maka tinggal arahkan 
browser komputer client Anda ke 
alamat: http://192.168.0.1:81, atau 
https://192.168.0.1:445, maka akan 
terbuka halaman awal dari IPCop. 
Dari jendela browser inilah Anda 
dapat memantau aktivitas jaringan, 
serta menghidup-matikan service 
dan fasilitas lain yang dimiliki oleh 
IPCop. 

Dalam kondisi pemasangan baru, 
service yang berjalan di IPCop hanya- 
lah sebagai router belaka dan sebagai 
monitoring lebarpita (bandwidth 
monitoring), serta penerus DNS. Na- 
mun sebenarnya, di dalam distro IP- 
Cop sudah terdapat beragam service 
lain seperti webproxy, dhcp server, 
dan yang lainnya yang dapat Anda 


ipcop.locaidomain 


(Connect | | Disconnect Reiresh | 


Current profile: Local ISP 
Connected (od 3s) - Local ISP 


bad average: 0.17, 0.28, 0.18 


Gambar 1. Menu home IPCop. 


44 04/2008 " INFOLINUX 


cek pada menu Service. Kali ini, 
penulis akan membahas service web- 
proxy yang terdapat pada IPCop. 


Mengaktifkan Webproxy 
Untuk dapat mengaktifkan fitur 
webproxy di IPCop, klik menu Service 
» Proxy. Berikutnya akan tampil 
jendela pengaturan service proxy 
seperti terlihat pada Gambar 2. 

Jika interface NIC Anda hanya 2, 


Wab prany: 


Transfer timits 
Maxincoming size (kB): |o | Max outgong sae (KB) lo 


& Tnsstieta may be blank save | (2) 


Gambar 2. Pengaturan service webproxy. 


maka lingkaran blue tidak akan tam- 
pak. Untuk mengaktifkan webproxy, 
cukup beri tanda centang (“) pada 
pilihan Enable on Green. Jika ingin 
memaksakan semua client untuk le- 
wat proxy, aktifkan juga Transpar- 
ent on Green, dan abaikan saja tanda 
lingkaran biru. Pada bagian cache 
management, parameter cache size 
perlu disesuaikan dengan besarnya 
harddisk yang Anda miliki. Untuk 
amannya, gunakan saja 75 6 dari sisa 
kapasitas harddisk yang ada. 


Advance Proxy 
Jika Anda ingin fasilitas lebih dari 
sekadar webproxy yang ada diIPCop, 


maka Anda dapat menggunakan 
add-ons IPCop yang bernama 
Advance Proxy (www.advproxy. 
net). Dengan menggunakan Advance 
Proxy (AdvProxy), nantinya Anda 
dapat menggunakan add-ons 
lainnya, yaitu URL Filter, Calamaris 
dan Update Accelerator, yang 
mungkin akan penulis bahas pada 
lain kesempatan. 

Sebelum dapat menggunakan 
AdvProxy, Anda harus menginsta- 
lasinya terlebih dahulu. Adapun un- 
tuk menginstalasi AdvProxy, Anda 
dapat melakukan sejumlah langkah 
sebagai berikut: 

1. Download versi terbaru AdvProxy 
pada url www.aduproxy.net. Saat 
tulisan ini dibuat, versi terakhir 
AdvProxy adalah versi 2.1.7 

2. Aktifkan service remote SSH pada 
IPCop dari menu Home » SSH (li- 
hat Gambar 3). 


3. Upload file IPCop-advproxy- 


Size (bits) 
€3 1072 


Gambar 3. Mengaktifkan service ssh di IPCop. 


2.1.7.tar.gz, dengan mengguna- 
kan protokol sftp pada kongueror 
untuk desktop KDE, atau SSH 
pada Connect to Server pada Nau- 
tilus untuk Gnome. Anda juga 
dapat menggunakan WinSCP 
jika melakukan hal ini dari cli- 


www.infolinux.web.id 


4 


5) 


6 


1. 
8. 


Last login: Fri May 


. Ekstrak file 


ent Windows. Cara lain yang lebih 
praktis adalah melakukan hal ini 
dari konsole/terminal/putty. Per- 
hatikan juga bahwa default port 
SSH pada IPCop adalah 222, bu- 
kan 22. Pada contoh ini, penulis 
menggunakan perintah scp untuk 
mengcopy file IPCop-advproxy- 
2.1.7.tar.gz ke komputer server 
IPCop. 


hakimeblankon:-$ scp -P 222 


IPCop-advproxy-2.1.7.tar.gz 
roote192.168.0.1:- 


root@192.168.0.1's password: 
1008 


IPCop-advproxy-2.1.7.tar.gz 


146KB 145.9KB/s 00:20 


. Masuk ke IPCop server lewat 


SSH. 


hakimeblankon:-$ ssh 


KANGON EA Gale Oak Er AR 
root@192.168.0.1's password: 


5 07:09:52 2008 
from 192,168,0,12 


root@IPCopanda:- # 
IPCop-advproxy- 
2.1.7.tar.gz dengan menggunakan 
perintah berikut: 


root@IPCopanda:- # tar -xvzf IPCop- 

advproxy-2.1.7.tar.gz 

. Masuk ke direktori IPCop 
advproxy. 

roote@IPCopanda:- # cd IPCop-advproxy 
Install Advproxy. 
Kembali ke browser, masuk ke al- 


amat IPCop http://192,168,0,1:81 


. Masuk ke halaman Service. Di sana 


terdapat menu baru untuk meng- 
gantikan menu Proxy, yaitu Ad- 
vanced Proxy. Klik menu tersebut 
maka akan muncul tampilan seperti 
yang terlihat pada Gambar 4. 


10. Lakukan konfigurasi Advanced 


Proxy sesuai dengan kebutuhan 
Anda, karena Anda sudah berhasil 
menginstalasi salah satu add-ons 
IPCop ini 


Penjelasan konfigurasi: 
@ Common Setting: Aktifkan En- 


able on Green dan Transparent on 


www.infolinux.web.id 


Green. 

Upstream proxy: Aktifkan proxy 
address forwarding dan client IP 
address forwarding. 

Log setting: Dapat Anda aktifkan 
atau Anda nonaktifkan. 

Cache management: Yang perlu 
diubah adalah harddisk cache 
size. Ubah menjadi 5046 dari besar 
hardisk Anda. 

Destination ports: Gunakan pa- 
rameter default. 

Network based access control: 
Kolom allow subnet diisi dengan 
range IP lokal Anda. Pada menu 
ini, Anda juga dapat—melakukan 
pemblokiran IP atau memberikan 
akses bebas kepada IP tertentu 
pada kolom unrestricted IP. 

Time restrictions: Digunakan un- 
tuk mengaktifkan proxy ini ber- 
dasarkan waktu. Default adalah 
1x24 jam. 

Transfer Limit: Digunakan untuk 
membatasi besar file yang dapat 
di-download atau dikirim melalui 
warnet Anda. 

Download throtting: Ini adalah 
bwlimiter sederhana dengan 
memanfaatkan fitur delaypool 
pada sguid yang digunakan oleh 
AdvProxy. Anda dapat meng- 
isikan overall limit dengan to- 
tal bandwitdh yang anda ambil 
dari ISP. Jika Anda ambil pa- 
ket Speedy, maka isi dengan 384. 
Jika ambil dari ISP wireless 128, 
maka isi dengan 128kbps. Limit 
per host on Green adalah untuk 
membatasi maksimal yang kita 
berikan kepada per komputer 
client warnet. Paling kecil dapat 
dipilih 64kbps per komputer. 
Jangan lupa untuk mencentang 
(“) binary files, CD images, dan 
multimedia untuk diikutkan pada 
pembatasan ini. 

Web browser: Jika Anda ingin 
membatasi penggunaan browser 
yang boleh dijalankan pada jar- 
ingan warnet, maka Anda dapat 
memanfaatkan fitur ini dengan 
mencentang (“) pilihan Enable 
browser check, dan kemudian 
beri tanda centang (“) pada pili- 


WARNUX 


han browser yang Anda perbo- 
lehkan berjalan. Selain browser 
yang diberi tanda centang (“), 
maka client tersebut tidak akan 
dapat browsing. 


Dooo 


no00 


Gambar 4. Menu Konfigurasi AdvProxy. 


Dengan menggunakan add-ons 
AdvProxy di IPCop, Anda dapat 
memiliki web proxy yang andal. 
Jika parameter dalam tutorial ini 
masih dirasa kurang optimal, si- 
lahkan konfigurasikan lebih lan- 
jut AdvProxy hingga sesuai den- 
gan kondisi yang Anda inginkan. 
Akhir kata, selamat mengeks- 
plorasi IPCop!m 

Ainul Hakim Jainul.hakim @gmail.com) 


INFOLINUX " 04/2008 45 


WARNUX 


Dartar Warnet Bermasis Linux Di INDONESIA 


DKI - Jakarta 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, Jakarta 
Barat 

@ Cozy Planet, Jl. Bendungan Jago No.1 
Kemayoran, Jakarta Pusat 

@ MUARA Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok 
G.V No. 476 Johar Baru, Jakarta Pusat 

@ Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

@ Aanet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara 

@ Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a 
(depan Polsek) Tanjung Priok, Jakarta Utara 


Jawa Barat dan Banten 

@ GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, 
depan Politeknik Gizi Bandung 

@ HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, 
Cibaduyut, Bandung 

@ Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau 
(samping Alfamaret), Jatirahayu, Pondok 
Melati, Bekasi 

@ Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam 
No. 92-94 Pondok Gede, Bekasi 

@ Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas 
I Kranji, Bekasi 

@ Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P 
No. 7 Bekasi Selatan, Bekasi 

@ Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

@ Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 
Belakang Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

@ Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah 
No. 23 Dramaga, Bogor 

@ Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No.1 
Citeureup Cibinong, Bogor 

@ Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

@ F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina 
(belakang BSI Margonda), Depok 

@ Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, 
Depok 

@ R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 
Depok Timur, Depok 

@ Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok 
Cina (belakang Stasiun UI), Depok 

@ Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII/ 11A Gg. 
Senggol, FKM UI, Depok 

@ Warnet Orbital, Jl. Ir. H Juanda No. 53 
Karawang Barat, Karawang 

@ O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, 
Tangerang 

@ Starnet, Cimone, Tangerang 


Jawa Tengah dan Yogyakarta 
My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung 
Perbain It.1) Sokaraja, Banyumas 

@ ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 

@ Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang 
Kidul, Brebes 

@ FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

@ Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 
Dukuhturi Bumiayu, Brebes 

@ Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara 
Kudus, Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

@ Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

@ Fir@.net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B 
(Samping Asrama Akper Muhammadiyah), 
Kudus 


46 04/2008 " INFOLINUX 


WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 
KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 
Purwoharjo Comal, Pemalang 

Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, 
Purbalingga 

88.Net, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 
Berkoh, Purwokerto 

Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, 
Purwokerto 

Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, 
Semarang 

CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, 
Semarang 

Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko 
Banyumanik, Semarang 

GankbuntU WarungInternet, Jl. Purwoyoso 
Ic No.30, Semarang 

GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 
Tembalang, Semarang 

GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah 
Pertamina, Semarang 

HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 
31 Belakang RS Roemani, Semarang 
Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 
IdolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, 
Semarang 

Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, 
Semarang 

Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, 
Semarang 

Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, 
Semarang 

Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 
TrendNet, Jl Tirto Agunbg no 13 
Banyumanik, Semarang 

WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang 
(samping Cafe Tugu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, 
Semarang 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa — Banjaran 
20 Pangkah, Tegal 

Bintang Net, Jl. Raya Kajen No.115 Talang, 
Tegal 

BIXnet, Jl. A.R. Hakim No. 189, Tegal 
BONEeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman 
Slawi, Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 
Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, 
Tegal 

Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, 
Tegal 

Prima Net, Jl. Gatot Subroto (Slawi Pos) 
Slawi, Tegal 

@ueen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 
RedMouse, Jl. Werkudoro No. 162, Tegal 
Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 
Adiwerna, Tegal 

Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 
Happy Net, Jl. Gatot Subroto No. 15, 
Ungaran 

PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 
151, Ungaran 

Jo.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 
Jawa Timur dan Bali 

F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil 

- Pasuruan 


Biroe Warnet, Perum Telang Indah Persada 
Blok €C No. C5 Kamal, Bangkalan - Madura 
Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 
1), Blitar 

Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 
SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, 
Gresik 

XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech 
Sguare, Jember 

Zencafe i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, 
Jombang 

Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, 
Kediri 

Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, 
Kediri 

TITANIUM.NET, Jl. KH. Wakhid Hasyim, 
Kediri 

Warnet Bima, Kediri 

Warnet Bina, Kediri 

Warnet Evo, Kediri 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 
32, Kediri 

Warnet Putra Surya Computer, Kediri 
Tlogo.Net, Jl. Raya Tlogomas No. 59, 
Malang 

Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan 
Stadion Gajah Mada) Mojosari, Mojokerto 
ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, 
Surabaya 

Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, 
Surabaya 

Deepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 
RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 
Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 
Warnet Smart Office, Karang Menjangan 
12, Surabaya 

Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, 
Surabaya 

Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 
Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 
Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8 
Denpasar, Bali 


Sulawesi 


@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C 
(samping BCA), Kendari 

Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis 
Kemerdekaan VIII no. 2B, Makassar 
K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, 
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 No.36, 
Makassar 

Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis 
Kemerdekaan KM 12, Makassar 

Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, 
Makassar 

Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan 
BCA), Manado 


Sumatera 


Homy.net, Citra Batam C.233 Batam 
Centre, Batam 

AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota 
(samping Rumah Makan Lesehan Lumayan 
II - Depan Cucian) Kab. Muara Enim 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL WUBI 


ntuk menginstalasi Ubuntu 7.10, dibutuhkan minimal sebuah partisi kosong 


di harddisk yang akan digunakan untuk proses instalasi. Sering kali kejadian 


salah hapus partisi atau kebingungan untuk uninstall Ubuntu 7.10 yang 


telah terinstal menghinggapi user yang masih awam tentang hal ini. Untuk 


menangani hal ini, coba gunakan Wubi. 


Salah satu hal yang mungkin dapat 
membuat user tidak tertarik untuk 
mencoba Linux dikarenakan sistem 
operasi ini nantinya akan mengha- 
pus MBR Windows dan akan diganti- 
kan dengan Boot Loader Linux, baik 
itu GRUB maupun LILO. Sebagian 
orang mungkin berpikir akan sangat 
merepotkan untuk mengembalikan 
MBR Windows seperti sedia kala. 
Meski sebenarnya hal itu dapat di- 
lakukan dengan mudah. 

Menurut penulis, hal ini tidak 
dapat dijadikan sebagai suatu alasan 
untuk “takut” dengan Linux karena 
sebenarnya Anda dapat menjalankan 
Linux secara virtual dengan meng- 


Wubi Setup 


gunakan aplikasi virtualisasi, seperti 
VMware, @emu, dan sebagainya. Dan 
sekarang ini kekhawatiran itu tidak 
perlu dirasakan lagi berkat bantuan 
program yang bernama Wubi. 

Apa Wubi itu? WUBI (Windows 
based UBuntu Installer) merupakan 
aplikasi yang memungkinkan para 
pengguna untuk menginstalasikan 
Ubuntu dari platform Windows. Ap- 
likasi Wubi dapat Anda peroleh pada 
url http://wubi-installer.org/devel/ 
minefield. Meski masih dalam tahap 
pengembangan (alpha), bukan berar- 
ti aplikasi Wubi tidak pantas untuk 
dicoba. Bahkan sebaliknya, banyak 
fitur menarik yang ditawarkan oleh 


Wubi Setup 


You are about to install Ubuntu-7.10 


Please select username and password for the new account 


Installation Drive: (11 GB free) 
le » ja 


| English 


program satu ini. Berbeda dari versi 
sebelumnya (Wubi untuk Ubuntu 
7.04), Wubi masih melakukan in- 
stalasi dari Ubuntu versi alternate. 
Pada Wubi versi terbaru, hal ini su- 
dah berubah. Wubi tidak lagi meng- 
gunakan Ubuntu versi alternate, me- 
lainkan menggunakan Ubuntu versi 
LiveCD desktop. Mungkin karena 
saat ini instalasi berbasis GUI lebih 
menarik dibandingkan yang berba- 
siskan mode teks. 


Mengapa Wubi? 

Mengapa harus menggunakan pro- 
gram ini? Terdapat beberapa alasan 
mengenai hal ini. Beberapa di anta- 


Installing Ubuntu-7.10 


Please wait while the reguired files are retrieved and prepared 


Retrieving installation files ubuntu-7.10-desktop-i386.iso 


Language: 


Installation Size (GB): 
ja “| 
Desktop Environment: 


| Ubuntu 


Gambar 1. Pemilihan tempat instalasi Ubuntu 7.10 di Wubi. 


Username: 


dnunsuakor 


Calculating checksums... 


| 
Kesa 


(Maman 


Password: 


mx 


an 


Gambar 2. Proses checksum file iso Ubuntu 7.10 oleh Wubi. 


48 04/2008 WM INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL WUBI 


For troubleshooting and adva 


Gambar 3. Menu pilihan Ubuntu Linux di boot manager Windows XP. 


ranya, Wubi menggunakan Ubuntu 
Desktop yang notabene merupakan 
salah satu distro Linux terbesar yang 
ada sekarang ini. 

Wubi-7.10 juga mendukung Ubun- 
tu 7.10 dan semua turunannya yang 
meliputi Kubuntu 7.10, Xubuntu 
7.10, Edubuntu 7.10 dan UbuntuStu- 
dio 7.10. Dengan menginstal Ubuntu 
71.10 menggunakan Wubi, proses in- 
stalasi ini akan menanamkan Ubun- 
tu 7.10 pada MBR Windows. Dengan 
ini, MBR Windows tidak akan diha- 
pus dan kekhawatiran seperti kasus 
di atas tidak akan pernah terjadi. 

Dengan Wubi, proses instalasi 
Ubuntu tidak lagi membutuhkan 
partisi kosong. Bagi Anda yang ma- 
sih pemula, mungkin proses partisi 
di Linux menjadikan masalah tersen- 
diri. Hal ini akan terselesaikan jika 
Anda menggunakan Wubi. Wubi me- 
mungkinkan Anda untuk menginsta- 
lasi Ubuntu 7.10 di komputer yang 
tidak mempunyai CD-ROM karena 
progam ini hanya membutuhkan file 
image dari Ubuntu Desktop. 

Proses instalasi yang dilakukan 
Wubi tergolong simpel dan otomatis. 
Anda hanya perlu melakukan setting 
manual sekali saja, dan selanjutnya 
proses instalasi bisa Anda tinggal 
karena akan dikerjakan otomatis 
oleh program Wubi. Terakhir dan 
mungkin yang paling mengesankan 
adalah jika ingin menghapus Ubun- 
tu, Anda tidak perlu repot memfor- 
mat ulang partisi dan memperbaiki 
MBR. 


the highlight 


www.infolinux.web.id 


Oo your choice. 


Dengan meng-unistall aplikasi 
Wubi, maka secara otomatis distro 
Ubuntu yang telah terinstal akan 
otomatis terhapus. 


Cara Kerja 

Wubi bekerja layaknya VMware. 
Jadi program tersebut hanya akan 
membuat virtual disk untuk Ubuntu 
di Windows Anda. Selain itu, Wubi 
juga membuat dirinya untuk dima- 
sukkan ke dalam MBR Windows se- 
hingga Anda dapat merasakan Boot 


Centrin Gnline 


Managernya Windows. Hal ini ham- 
pir mirip seperti ketika Anda meng- 
instalasi dua Windows di dalam satu 
mesin. Begitu dijalankan, Wubi akan 
membuat folder dengan nama ubun- 
tu di drive yang kita pilih. Dia juga 
akan membuat file wubildr dan wu- 
bildr.mbr yang akan ditaruh di drive 
tersebut yang akan dijalankan oleh 
MBR Windows. 

Dalam folder Ubuntu tadi akan 
ada folder disks, docs, install, dan 
winboot. Program uninstaller-nya 
juga diletakkan di folder itu dengan 
nama uninstall-ubuntu.exe. Setelah 
proses instalasi Ubuntu, akan ada 
tiga file virtual disk, yaitu home.disk, 
root.disk, dan swap.disk. File ini- 
lah yang nanti akan dijalankan oleh 
Wubi. 


Prainstalasi Wubi 

Sebelum mengikuti segala petunjuk 

yang terdapat pada tutorial ini, ter- 

dapat beberapa persiapan yang harus 

Anda perhatikan. Beberapa hal yang 

Anda butuhkan, di antaranya: 

1. Drive di Windows dengan size 
minimal 4 GB. Agar dapat ber- 


Centrin Broadband Building 


mulai dari 
(050"000//bulan 


GRATIS 1 bulan, selama bulan promosi. 
Saat ini tersedia di: 
Jakarta: 


Plaza Sentral | Wisma Slipi | Panin Pusat & Panin 
Senayan | Graha Surya Internusa | Plaza DM 
Plaza Lippo | Kawasan Mangga Dua | Ratu Plaza 


Office Tower 
Luar Jakarta: 


Wisma Darmala Surabaya | Bumi Mandiri 


Surabaya | Wisma Lippo, Bandung 
Gedung Dana Graha, Batam 


Centrin ADSL 
UNLIMITED INTERNET ACCESS. 


mulai dari 


3001000//bin 


GRATIS Modem ADSL 


“Harga belum termasuk Link ADSL-link Telkom 


“Penawaran berlaku sampai 


31 Mei 2008 


Server Co-Location 


| SUPER SERVER PACKAGE | 
Rp1500r000//bIn& 


“Ketentuan berlangganan berlaku, 
Min 1 tahun. 


INFOLINUX M 04/2008 49 


TUTORIAL WUBI 


jalan dengan mulus, disarankan 
Anda menyediakan space kosong 
sebesar 10 GB. 

2. File iso Ubuntu 7.10 dan turunan- 
nya yang versi Desktop. 

3. Program Wubi-7.10-alpha-rev386. 
exe yang dapat Anda download 
di  http://wubi-installer.org/de- 
vel/minefield/ Wubi-7.10-alpha- 
rev386.exe. File ini dapat Anda 
peroleh pada bonus DVD InfoLI- 
NUKX edisi ini. 

4. Jika di PC Anda telah terinstalasi 
Wubi versi sebelumnya, disaran- 
kan agar Anda meng-uninstall 
terlebih dahulu versi Wubi terse- 
but sebelum menginstal Wubi ver- 
si ini. Sebaiknya file iso Ubuntu 
sudah Anda download secara ter- 
pisah untuk mempersingkat proses 
instalasi. File iso LiveCD Ubuntu 
Desktop 7.10, dapat Anda temu- 
kan pada bonus DVD InfoLINUX 
edisi 01/2008. 

5. Terakhir, jangan lupa untuk 
melakukan back-up data penting 
terlebih dahulu untuk menjaga 
hal yang tidak diinginkan. Better 
safe than sorry. 


Instalasi Ubuntu 7.10 dengan Wubi 
Berikut ini tahapan menginstalasi 
Ubuntu 7.10 dengan menggunakan 
Wubi. 


fe D-lubuntu 


File Edit View Favorites Tools Help 


@ internet 


Iki office , # gThumb Image Viewer 


Big Sound & Video» | Hp OpenOffice.org Drawing 


B An 3 XSane Image Scanner 


Gambar 4. Halaman desktop Ubuntu hasil instalasi dari Wubi. 


1. Bagi yang sudah mempunyai file 


iso Ubuntu 7.10, silakan mem- 
buat folder dengan nama Ubuntu 
di drive yang nantinya Anda pi- 
lih dan kemudian di dalam folder 
ubuntu tadi buat satu folder lagi 
dengan nama instal. Setelah itu, 
pindahkan file iso Ubuntu ke 
dalam folder install. 


2. Jalankan Wubi dan kemudian 


akan muncul window Wubi. 


3. Isikan beberapa konfigurasi seba- 


gai berikut. 


jek 
2 


@a T @ YA Search (P5 Folders E- 


Address (& Difubuntu 


Folders Name & 
(& Desktop | Adisks 
B (D3 My Documents @dors 
B $ My Computer @install 
Bd 31 Floppy (A1) (@winboot 
“ System (C:) 
8 & Wubi (D3) 
& RECER 
(3 System Volume Inforr 
EN) 
& dis 
(C3 does 
& & instal 
(&5 winboot 
HD CD-RW Drive (E3) 
& Control Panel 
| 


5 objects (Disk Free space: 1.29 GB) 


Size | Type Date Modified 
File Folder 2/2/2008 11:32 PM 
File Folder  2/2/2008 12:08 PM 
File Folder  2/2/2008 5:41 AM 
File Folder  2/2/2008 12:08 PM 


4 'uninstall-ubuntu.exe 101KB Application 2/2/2008 12:11 PM 


2 My Computer 


Gambar 5. Direktori Ubuntu 7.10 hasil proses instalasi oleh Wubi di Windows XP. 


administrator User Op MJ &M Sat Feb 2, 11:10 PM 


a. Installation Drive 
Pilihlah drive yang kapasitas- 
nya memungkinkan dengan 
size minimal 4 GB. 

b. Installation Size 
Tentukan kapasitas yang ingin 
Anda gunakan. 

c. Desktop Environment 
Pilih Ubuntu atau turunannya 
yang sesuai dengan file iso yang 
Anda miliki. 

d. Language 
Pilihan bahasa yang akan digu- 
nakan selama proses instalasi. 
Pada menu ini tersedia juga ba- 
hasa Indonesia. 

e. Username 
Isikan dengan username yang 
Anda inginkan. 

£ Password 
Isikan password untuk user. 


. Jika semua sudah diisi, klik but- 


ton install dan Wubi akan segera 
memulai proses instalasi. Proses 
akan dimulai dengan membuat 
folder ubuntu dan file-file pendu- 
kungnya. Setelah itu, baru proses 
download file isonya. 


. Bagi yang sudah memiliki file 


iso, proses download pada nomor 
4 akan berubah menjadi proses 
checksum file iso yang sudah Anda 
letakan sebelumnya. 


6. Jika proses checksum sukses, 


50 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


| @& ubi Uninstall 
| 


Wubi is already installed 
Do you want to uninstall it? 


D:fubuntu will be uninstalled. 


Backup location: D:fubuntu-backup 


Car 
x | 


Gambar 6. Proses uninstall Wubi yang berarti meng-uninstall Ubuntu 7.10 juga. 


proses instalasi akan langsung 
me-restart system Anda. 

7. Ketika masuk ke Boot Manager 
Windows, pilih Ubuntu lalu tekan 
Enter. 

8. Setelah itu, proses instalasi dapat 
Anda tinggal karena berikutnya 
proses instalasi akan berjalan oto- 
matis. Baik itu pembagian partisi, 
penginstalan paket program, dan 
sebagainya. 

9. Jika tidak ada masalah, proses 
akan langsung me-restart kembali 
PC Anda. Berikutnya, dapat segera 
masuk ke desktop Ubuntu. 

10.Selamat menikmati desktop Ubun- 
tu! 


Uninstall Wubi 

Jika berniat untuk menghapus Ubun- 
tu dari Windows, maka Anda hanya 
perlu meng-uninstall program Wubi. 
Uninstall dapat dilakukan menggu- 
nakan file uninstaller yang ditempat- 
kan dalam folder instalasi, atau meng- 
gunakan program installer Wubi-7.10 
itu sendiri. 


Kekurangan 

Bagi Anda yang mempunyai kompu- 
ter dengan platform 64 bit, sebaiknya 
Anda menunggu versi full version 
dari Wubi-7.10. Karena pada Wubi- 


7.10 versi alpha belum memiliki du- 
kungan terhadap komputer 64 bit. 


Troubleshooting 

Jika komputer Anda tiba-tiba ber- 
henti, dan Anda tidak tahu cara 
untuk reboot, silakan tekan tombol 
Altx-SysRg kemudian ketik REISUB. 

Setelah Anda berhasil melakukan 
instalasi Ubuntu kemudian setelah 
proses booting hanya muncul layar 
hitam dengan pesan seperti ini: 

Busybox v1.1.3 (Debian 1.1.1.3- 
Subuntu7) Bult-in shell (ash) 

Anda tinggal booting menggu- 
nakan Windows kemudian edit file 
dNubuntwNdisksNboot“grubimenu. 
Ist dan gantikan kata guite splash 
dengan debug. Setelah itu coba 
ulangi booting ke Ubuntu lagi. Untuk 
masalah-masalah lain yang mungkin 
timbul selama ataupun setelah proses 
instalasi, bisa Anda cari pemecahan- 
nya di http://ubuntuforums.org/ar- 
chive/index.php/f-234.html. 

Demikian tutorial singkat menge- 
nai Wubi. Semoga aplikasi ini dapat 
menjadi solusi bagi user baru yang 
ingin mencoba instalasi Linux, tapi 
tidak ingin mengalami suatu ma- 
salah. Selamat ber-Wubi ria! 8 

M. Misbahul Munir (fortmunir@gmail.com| 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL WUBI 


aman 
dan 
nyaman 
digunakan! 


“Open Source LN ( 
Ps 


INFOLINUX # 04/2008 51 


TUTORIAL CONTROL PANEL 


i edisi sebelumnya, kita telah membahas pembuatan komponen dasar control 


panel noppanel. Komponen dasar tersebut di antaranya berfungsi sebagai menu 


dan loader untuk berbagai modul yang akan kita bangun. Modul pertama kita 


adalah sysinfo, yang berfungsi untuk menampilkan berbagai informasi sistem 


secara mendetail, seperti CPU, RAM, partisi, device PCI, dan lain sebagainya. 


Sebelum kita memasuki pembahasan 
tentang modul sysinfo, perlu diper- 
hatikan bahwa noppanel adalah 
proyek yang masih dalam pengem- 
bangan aktif dan belum memiliki ri- 
lis. Oleh karena itu, komponen dasar 
dan modul-modulnya masih sangat 
mungkin mengalami perubahan. Agar 
senantiasa up-to-date, bagi Anda 
yang mengikuti pembahasan tentang 
noppanel, download-lah build ter- 
baru noppanel di http://noprianto. 
com/index.php?mod-modules/nop- 
panel/download.php. Dan, untuk 
pembahasan edisi ini, download di- 
perlukan karena terdapat perubahan 
minor pada komponen dasar, dari 
pembahasan infolinux edisi sebelum- 
nya (Maret 2008). Catatan lainnya 
yang perlu diperhatikan adalah ba- 
calah edisi sebelumnya apabila di- 
perlukan. 

Modul sysinfo adalah modul yang 
sangat sederhana, dan dapat dijalan- 
kan oleh user manapun yang login. 
Hal ini disebabkan karena informasi 
tentang sistem memang dapat dike- 
tahui oleh user, tidak harus root. Di 
Linux, kita bisa mendapatkan berba- 
gai informasi sistem memanfaatkan 
/proc, /sys ataupun program bantu 
lain seperti Ispci, Isusb, atau pro- 
gram lainnya (yang barangkali juga 


membaca /proc dan /sys tersebut). 
Sebagai contoh, untuk mengetahui 
informasi prosesor utama, kita hanya 
tinggal membaca /proc/cpuinfo: 


$ cat /proc/cpuinfo 


processor S0 

vendor id : GenuineIntel 
cpu family 25 

model 5 2 

model name : Intel(R) Celeron(R) 
CPU 2.50GHz 

stepping SG 

cpu MHz "124981083 
cache size NI 2ONKB 

fdiv bug 2 Ina) 

hlt bug 5 “ato) 

£00f bug : NO 

coma bug 2 Fate) 

fpu yes 

fpu exception : yes 

cpuid level 5? 

wp. YES 


flags : fpu vme de pse tsc 
msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca 
cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx 


PxorNssensseONssNhenemIpbemupned 


xtpr 
bogomips : 5000.08 
clflush size 1 64 
Hanya, dengan membaca satu 


per satu file, atau memanfaatkan 
program-program lepas, bukanlah 
sesuatu yang menyenangkan. Oleh 


karena itu, penulis lebih memilih 
untuk menggunakan satu program 
yang bisa membaca semua informasi 
sistem dan menyajikannya dengan 
terstruktur. Program pilihan kita 
adalah hwinfo, sebuah pendeteksi 
hardware yang digunakan pada dis- 
tribusi Linux SUSE. 


Hwinfo 

Source code Hwinfo bisa didapat- 
kan di ftp server SUSE atau di hala- 
man paket Debian (http://packages. 
debian.org/unstable/admin/hwinfo). 
Ya, walaupun berbeda distro, kita 
tetap sama-sama Linux. Bagi peng- 
guna Singkong 1.0, paket extra siap 
install untuk hwinfo bisa didapat- 
kan di http://noprianto.com/index. 
php?mod-modules/singkong/extra. 
php. Bagi pengguna distro lain, cari- 
lah hwinfo ke repositori distro ma- 
sing-masing. Hwinfo sudah semakin 
banyak dipaketkan oleh berbagai 
distribusi Linux. Pembahasan insta- 
lasi hwinfo tidak dilakukan di tu- 
lisan ini. 

Sebelum kita melanjutkan ke poin 
pembahasan berikut, pastikan hwinfo 
telah terinstall (versi berapapun boleh, 
versi 13.41 atau lebih besar dianjur- 
kan). Anda bisa memeriksanya dengan 
menjalankan perintah berikut: 


52 04/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL CONTROL PANEL 


$ hwinfo -—version 
atau 
S /usr/sbin/hwinfo --version 
Contoh di sistem penulis: 
S /usr/sbin/hwinfo --version 
13.41 
Seperti disebutkan sebelumnya, 
versi berapapun tidaklah masalah. 
Hanya, pastikan Anda mengeta- 
hui dukungan subsistem apa untuk 
versi hwinfo yang Anda gunakan. 
Caranya, berikanlah argumen --help 
seperti contoh berikut: 
$ /usr/sbin/hwinfo --help 


Usage: hwinfo Ioptions| 


--hw item probe for hw item 
hw item is one of: 

all, bios, block, bluetooth, 
braille, bridge, camera, cdrom, 
chipcard, cpu, 

disk, dsl, dvb, floppy, 
framebuffer, gfxcard, hub, ide, 
isapnp, isdn, 

joystick, keyboard, memory, 
modem, monitor, mouse, netcard, 
network, 

partition, pci, pcmcia, pcmcia- 
ctrl, pppoe, printer, scanner, scsi, 
smp, 

sound, storage-ctrl, sys, tape, 


tv, usb, usb-ctrl, vbe, wlan, zip 


Perhatikanlah bagian hw item 
is one of. Apabila Anda menggu- 
nakan versi 13.41, atau Anda meng- 
gunakan paket extra singkong 1.0, 
maka tidak ada hal khusus yang 
harus dilakukan. Namun, apabila 
Anda menggunakan versi berbeda, 
catatlah informasi subsistem yang 
didukung. 

Hwinfo sangatlah fleksibel dan 
mudah digunakan. Sebagai contoh, 
untuk mengetahui informasi proces- 
sor utama, kita tinggal memberikan 
perintah: 

$ /usr/sbin/hwinfo --cpu 
OT #None00MO NO TOENCEU, 

ICreated at cpu.301 

Unigue ID: rdCR.j8NaKXDZtZ6 

Hardware Class: cpu 

Arch: Intel 

Vendor: “GenuineIntel" 

Model: 15.2.9 “Intel(R) Celeron (R) 
CPUN250GHEM 

Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,p 
ae,mce,cx8,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat 
”pse36,clflush,dts,acpi,mmx,fxsr,sse, 
sse2,ss,ht,tm,pbe,up,cid,xtpr 

Clock: 2500 MHz 

BogoMips: 5000.08 

Cache: 128 kb 

Units/Processor: 1 

Config Status: cfg-new, avail-yes, 


need-no, active-unknown 


Ino System|Information 2 DX 
. x) 27: PCI 202.0: 0200 Ethernet controller p 
braille MI Icreated at pci.2961 
bridge UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci 10ec 8139 
(5 Unigue ID: rBUFYJZGe--6nFX7 
camerai | ParentiD: 6NW4-.1yBhv2xnpja 
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:0a.0 | 
cdrom | sysFs BusID: 0000:02:0a.0 
Hardware Class: network 
chipcard Model: "Acer Incorporated (ALI) RTL-8139/8139C/8139C--" 
Vendor: pci Ox10ec "Realtek Semiconductor Co., Ltd." 
cpu Device: pci 0x8139 "RTL-8139/8139C/8139C--" 
disk SubVendor: pci 0x1025 "Acer Incorporated (ALII" 
| SubDevice: pci 0x0039 
dsl Revision: 0x10 
| Driver: "8139too" 
dvb | Driver Modules: "8139too" 
Device File: eth0 
foppy |. 10 Ports: 0x3000-0x13fFf (rw) 
| Memory Range: 0xe0200000-0xe02000ff (rw,non-prefetchable) 
framebuffer | Memory Range: 0x48000000-0x480Offff (roprefetchable,disabled) 
gfecard | R0:11 (1 event) 
| HW Address: 00:0a:64:47:3e:11 
hub | Module Alias: "pci:v000010ECJ00008139sv00001025s400000039bc02sc00100" 
| oriver Info #0: 
ide Driver Status: 8139too is active 
Driver Activation Cmd: “modprobe 8139too" 
isapnp Driver Info #1: 
"Driver Status: 8139cp is not active 
isdn Driver Activation Cmd: “modprobe 8139cp" 
pvsuae Config Status: cfg-new, avail-yes, need-no, active-unknown | 
107 Attached to: #19 (PCI bridge) 
keyboard F 
44: USB 00.0: 0200 Ethernet controller 
memory (Created at usb.122) 
UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/usb device 1582 6003 noserial ifo 
modem Unigue ID: ADDn.AB Ik8K67HB 
' Parent ID: kabc.gDb1-X8JVx17 
monitor SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1:1.0 
SysFS BusiD: 1-1:1.0 
MAS Hardware Class: network 
hetcard Model: "ZyDAS USB2.0 WLAN" 
Hotplug: USB 
network Vendor: usb 0x1582 "ZyDAS" 
. IL Device: usb 0x6003 "USB2.0 WLAN" k 
partition "| Revision: "48.10" Kd 


Modul sysinfo menampilkan informasi network card. 


Tidak hanya informasi yang bisa 
didapatkan dengan mudah dari / 
proc, hwinfo juga sangat membantu 
kita untuk menampilkan informasi 
lain yang cukup kompleks (baca: bu- 
kan sekedar membaca satu file saja) 
untuk didapatkan, seperti halnya 
disk: 


$ /usr/sbin/hwinfo --disk 
20: IDE 00.0: 10600 Disk 


ICreated at block.222) 

UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/ 
storage serial SOCFJ20YC04628 

Unigue ID: Fffu.uy5znz5YgG2 

Parent ID: 3p2J.raVoLntuLPD 

SysFS ID: /block/hda 

SysFS BusID: 0.0 

SysFS Device Link: /devices/ 
pci0000:00/0000:00:1£.1/ide0/0.0 


Hardware Class: disk 


Model: “SAMSUNG HM100JC" 
Vendor: “SAMSUNG” 

Device: “HM100JC" 

DIA ver MPI IDE M1 desdi sk 


Device File: /dev/hda 


Device Files: /dev/hda, /dev/ 
disk/by-id/ata-SAMSUNG HM100JC 
SOCFJ20YC04628, /dev/disk/by-path/ 
pci-0000:00:1f£.1-ide-0:0 

Device Number: block 3:0-3:63 
BIOS id: 0x80 
Salaas AOSealSa Kece — Gil) 
bytes 
Geometry (Physical): CHS 
193821/16/63 
Geometry (Logical): CHS 
12161/255/63 
Cache-8192N kb 
Drive status: no medium 
Config Status: cfg-new, avail-yes, 
need-no, active-unknown 
Attached to: #13 
Karena kita memanggil perintah 
sistem, maka kita bisa mempergu- 
nakan bantuan berbagai tool sistem, 
shell script atau parsing dengan PHP, 
untuk mendapatkan informasi yang 
kita butuhkan saja. Cara ini sedikit 
lebih merepotkan karena informasi 
setiap subsistem bisa berbeda. 
Contoh pertama, bagi yang hanya 
peduli dengan model device, Anda 
selalu bisa mempergunakan grep 


(IDE interface) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2008 53 


TUTORIAL CONTROL PANEL 


seperti contoh berikut: 
$ /usr/sbin/hwinfo --disk| grep -i 
model 

Model: “SAMSUNG HM100JC”" 

Contoh kedua, apabila Anda ingin 
mengetahui lebih detail setiap infor- 
masi yang didapatkan, keluaran dari 
hwinfo bisa Anda parse dan jadikan 
array di PHP. Contoh kita sajikan di 
a.php (dengan CPU sebagai contoh): 


«? 


$o0 - shell exec (“/usr/sbin/hwinfo 
pu 
Sa - explode (Wn”", So)j 


$Sres - array): 


foreach (Sa as Sk-» Sv) 
( 

Sitem - trim (Sv): 

YEN (Satem—— 17) NM continue: 

if (eregi ("““I0-91"”, Sitem)) 
continue: 

if (eregi (“NIcreated”, Sitem)) 


continue: 


list (Sid, $dese) - explode (“:”, 
Sitem): 


SnesI NS IM-N desc 


1 (serpes (Seese, KI Oi 
( 
SresiINS1dN—ewpilode Ar 
Ssdesely 
) 
else 
| 
Sres “Sud” — Sdesc: 


) 


prinsen|Stes)) 


25 


Contoh keluaran: 


Array 
( 

IUnigue IDJ -» rdCR.j8NaKXDZtZ6 
IHardware Class) -» cpu 


IArch) -» Intel 


IVendor)l -» “GenuineIntel" 


IModel) -» 15.2.9 “Intel(R) 
Celeron(R) CPU 2.50GHz" 
IFeatures) -» Array 
( 
55 ara 
5» vme 
25 de 
2» pse 


2» tsc 


Oo ola la ws w IK IP 6 
D) 
v 
- 
a 
lai 


0 

1 

2 

3 

41 -» pat 
5) -5 pse36 
6IM—-Nerilush 
TI —5 cie 

8 


—A Ajal 


91 5-5» mmx 
AVI 55 ireasis 
SI —5 SES 


221 -—» sse2 


23) -» ss 
SAI 55 tone 
25) -» tm 
dal 5 fasa 
271 -» up 
AAN 55 tell 


291 -» xtpr 


IetockI ME 250UNMEA 
IBogoMips| -» 5000.08 
ICache) -» 128 kb 


IUnits/Processor| -» 1 
IConfig Status) -» Array 
( 


lol -» cfg-new 

Il) -» avail-yes 

I21 -» need-no 

I31 -» active-unknown 


Dengan demikian, kita mengeta- 
hui informasi detil CPU. Ini mung- 
kin bukan contoh siap pakai untuk 
semua subsistem, tapi secara men- 
dasar, kita bisa menggunakan cara 


serupa untuk menyajikan informasi 
lebih detail ke user. 

Sebelum kita melanjutkan, di 
luar semua contoh sebelumnya, bagi 
Anda yang tertarik dengan summary 
sistem, kita bisa memanfaatkan opsi 
—short hwinfo: 

cpu: 

Intel (R) 
Celeron (R) CPU 2.50GHz, 2497 MHz 
keyboard: 

/dev/input/event1 AT Translated 
Set 2 keyboard 
mouse : 

/dev/input /mice Apple 


Macintosh mouse button emulation 


/dev/input/mice SynPpS/2 
Synaptics TouchPad 
graphics card: 
Acer 


Incorporated (ALI) 855 GM 
Acer 
Incorporated (ALI) 855 GM 


sound: 


Modul sysinfo 
Di edisi sebelumnya, pada saat pem- 
bahasan komponen dasar, kita telah 
mempersiapkan kerangka modul 
sysinfo (direktori modules/sysinfo). 
Kerangka itu akan kita pergunakan 
kembali, hanya, kita menambahkan 
beberapa file, sehingga isi direktori 
modules/sysinfo berubah menjadi: 

Ss! 

distro singkongl.0.php 

functions .php 

init.php 

module .php 

sysinfo.png 


Beberapa catatan: 

@ file baru pertama adalah distro 
singkong1.0.php. File ini harus 
muncul karena paradigma multi- 
distro yang kita gunakan. Perihal 
file ini akan dijelaskan lebih lanjut 
nantinya. Namun, apabila Anda 
membangun noppanel untuk dis- 
tro lain, Anda akan membuat file 
distro NAMADISTRO»xVERS 
IDISTRO».php. Sebagai contoh, 
Anda menggunakan Debian4.0. 


54 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL CONTROL PANEL 


Maka, Anda akan membuat file 
distro debian4.0.php. «NAMAD 
ISTRO»rxVERSIDISTRO» harus 
sama dengan yang Anda definisi- 
kan sebagai $distro name di conf. 
php komponen dasar (baca pem- 
bahasan edisi sebelumnya apabila 
diperlukan). 

@ File baru kedua adalah functions. 
php, yang mendefinisikan berba- 
gai fungsi yang digunakan oleh 
modul sysinfo. Disarankan, semua 
nama fungsi untuk modul diawali 
dengan xnamamodule» , seperti 
sysinto . 

@ File init.php, module.php dan sys- 
info.png adalah file lama. Hanya, 
tentu saja, kita telah mengubah isi 
module.php, yang merupakan inti 
pembahasan kita. 


multidistro 
Noppanel, seperti disebutkan di edi- 
si lalu adalah control panel yang 
dibangun dengan paradigma multi 
distro, walaupun mungkin akan se- 
dikit bias ke distro singkong 1.0 atau 
Slackware. Setiap distro bisa sangat 
berbeda. Memang, contoh mendapat- 
kan informasi sistem dengan hwinfo 
adalah contoh yang sangat sederhana 
dan bisa sama persis di distro mana- 
pun yang menggunakan hwinfo de- 
ngan versi sama. Tapi, control panel 
tidak berhenti sampai informasi 
sistem bukan? Masih ada package 
management, yang pastinya super 
merepotkan. Atau, ada penanganan 
jaringan, yang juga sangat berbeda. 
Sebagai control panel, kita ingin 
semuanya bekerja secara natif. Seba- 
gai contoh, pada penanganan jaring- 
an. Kita bisa saja menuliskan ke file 
init lokal atau aturan lain yang kita 
buat sendiri, selama pengaturan in- 
terface jaringan selesai. Tapi, bukan 
ini yang kita inginkan. Kita ingin 
menulis ke file definisi interface yang 
berbeda di setiap distro. Sebagai con- 
toh, di Debian adalah /etc/network/ 
interfaces dan di Slackware 12/Sing- 
kong 1.0 adalah /etc/rc.d/rc.inet1. 
conf. Nama file dan struktur file di 
setiap distro berbeda-beda. Contoh 
lain adalah package management. Di 


NG System|Information 


: &) No information for bluetooth| 
bios 5 


block 
bluetooth 
braille 
bridge 
camera 
cdrom 
chipcard 
cpu 
disk 
dsl 
dvb 
foppy 
framebuffer 
gfxcard 
hub 
ide 
isapnp 
isdn 
joystick 
keyboard 
memory 
modem 
monitor 


mouse - 


Tidak ada informasi yang didapatkan. 


Debian menggunakan apt/dpkg, di 
Slackware menggunakan TGZ dan di 
OpenSUSE menggunakan RPM. Ber- 
beda-beda semua. 

Sempat kita sebutkan istilah help- 
er script di edisi sebelumnya. File 
distro singkong1.0.php adalah help- 
er script modul sysinfo untuk distro 
singkong 1.0. Kalau Anda menggu- 
nakan Debian 4.0 dan membuat file 
distro debian4.0.php, maka file terse- 
but adalah helper script untuk distro 
Debian 4.0 yang Anda gunakan. 

Seperti namanya, helper script 
menyediakan bantuan. Dalam hal ini 
adalah raw data yang spesifik terha- 
dap suatu distro. Raw data itu akan 
digunakan oleh main script, dalam 
hal ini adalah module.php (atau file 
apapun yang didefinisikan sebagai 
main di init.php). 

Raw data dalam modul sysinfo 
adalah parameter apa saja yang 
diterima oleh program hwinfo. Dan, 
tidak peduli dengan distro apapun 
yang Anda gunakan, module.php 
dengan senang hati akan memproses 
sesuai raw data yang diterima. 


distro singkong1.0.php 

Berikut ini adalah isi file distro 
singkong1.0.php. Sesuaikan dengan 
distro yang Anda gunakan. 


/x 


tx 
« Singkong 1.0 
x Noprianto, 2008 
x GPL. 
x 
x 
SY 
$hwinfo bin - “/usr/sbin/hwinfo" j 


Shwinfo err msg - 
“cb»Could not find hwinfo binary«/ 
bin 
Please download hwinfo package 
from http://noprianto.com/index. 


php?mod-modules/singkong/extra.php" : 


$sub arr - array( 
Yogler 
Uotoekn 
“bluetooth”, 
“praille", 
“bridge”, 
“camera”, 
“cdromu, 
“chipcard", 
“cpu”, 

Ndak 

Velsul 

Nda 
“loppy", 
Namebuster 
Ngrcard 
Nat n 

Wielet, 
Nisapnp”, 
Dsn 


Noyselek 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2008 55 


TUTORIAL CONTROL PANEL 


“keyboard”, 
“memory”, 
“modem” , 
“monitor”, 
“mouse”, 
“netcard", 
“network”, 
“partition", 
Moge 
“pcmcia", 
“pppoe" , 
“printer”, 
YScanneni 
Walet ehi 
“smp”, 
“sound, 
“storage-ctr1", 
“sys", 
apa 
“tyn, 
“usb", 
Yusb-ctr1l", 
aa 
“wlan" , 
“zip”, 
yi 
?5 
Di file ini, kita HARUS mendefi- 
nisikan: 

@ $hwinfo bin: path ke binary hwin- 
fo. 

@ $hwinfo err msg: pesan kesala- 
han apabila binary hwinfo tidak 
bisa ditemukan. Anda bisa meng- 
gunakan markup yang diterima 
oleh Pango. 

@ $sub arr: array subsistem yang 
didukung oleh hwinfo, seperti 
yang disebutkan sebelumnya (hw 
item pada pembahasan hwinfo). 


Variabel-variabel tersebut akan 
dibaca oleh module.php. 


functions.php 
Berikut ini adalah isi file functions. 
php: 

2? 

/x 

x sysinfo function 

x« Noprianto, 2008 
« GPL. 


x 


23) 


function sysinfo show (Swidget, 


Spath, $model, Stextview, Shwinfto 


bin) 

( 
$module - $model I$path) (ol: 
Stextbuffer - new GtkTextBuffer 


Dg 


Scmd - $hwinfo bin . “ --" 
Smodule: 

Soutput - shell exec (Scmd): 
Lb ram! soutput MN Soutput 
- “No information for $module." 

Stextbuffer -» set text (Soutput): 
Stextview -» set buffer 


(Stextbuffer): 


/x 
x end of function 
23 
Fungsi sysinfo show adalah call- 
back ketika item pada icon view 
diaktifkan. Kita menggunakan 
fungsi shell exec untuk memang- 
gil program hwinfo sesuai argumen 
yang dikirimkan dan menyimpan 
hasilnya. Apabila hwinfo tidak mem- 
berikan informasi apapun, kita harus 
memberitahu user bahwa tidak ada 
informasi apapun yang didapatkan: 
Scmd - $hwinfo bin . “ --" 
Smodule: 
Soutput - shell exec (Scmd): 
Les era mg! Soutput MN Soutput 
- “No information for $module." 
Selanjutnya, informasi tersebut 
akan ditampilkan ke text view yang 
telah disiapkan (akan dibahas pada 


module.php). 


init.php 

File ini adalah file definisi modul dan 

tidak berubah dari pembahasan se- 

belumnya. Isinya dituliskan ulang 

untuk referensi. 
$Snoppanel resource - array ( 

“name” -» “sysinfo", 


SI con MNSysinto png, 


“desc” -» “System Information", 
“category” -» “SYSTEM”, 
Naccess level" —5 Nuser", 


“main” -» “module.php”, 


NA 


22 


module.php 
File module.php adalah file utama 
modul kita. Di pembahasan sebelum- 
nya, kita hanya menampilkan sebuah 
GtkWindow kosong. Timpalah mo- 
dule.php lama Anda dengan isi file 
berikut: 
/x 

x Noprianto, 2008. 

-N Gb 


sa 


/x 
& 
x don't edit 
Sy 
reguire (“conf.php”): 
reguire once (“modules/sysinfo/ 


functions.php”) : 


if (module init ($Sargvl(ol, FILE , 
false) -- false) die (“module init 
failed|n”): 


global $distro name: 
/x 
x end of don't edit 
21 


/x 
x Distro check 


s3 


Shwinfo bin - “", 
Shwinfo err msg - “Could not find 
hwinfo binary." 

$sub arr - array): 

reguire (“modules/sysinfo/distro 


$Sdistro name.php”): 


/x 
x End of Distro Check 


:s 


EA 


56 


04/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL CONTROL PANEL 


/x 

« main 

x 

2 

if (Shwinfo bin -- “" || !file exists 


(Shwinfo bin) ) 


( 


Sdialog - new GtkMessageDialog 


(null, 0, Gtk: :MESSAGE ERROR, Gtk:: 


BUTTONS OK, $hwinfo err msg): 


Sdialog -» set markup (Shwinto 
err msg): 

Sdtalogg setebal NErron 
occured" ): 

Sdialog -» run), 


Sdialog -» destroy (): 


) 


else 
( 

$Ssysinfo pixbuf - GdkPixbuf :: 
new from file (“modules/sysinfo/ 


sysinfo.png"): 


Swin - new GtkWindow (): 
Swin -» set title (“System 


Information" ) : 


Swin -» connect simple (“destroy”, 


Esa INGE Muebua eni 
Swin -2» set size reguest (600, 
400): 
Swin -» set icon ($sysinfo 


pixbuf): 


//text view 


Stextview - new GtkTextview (): 


Stextview -» set editable (false): 


//icon view and list store 

Siv - new GtkIconview (): 

Sivmodel - new GtkListStore (Gtk 
1: TYPE STRING): 

Siv -» set model ($ivmodel): 

Siv -5 set text column (0): 


Siv -3 set columns (1): 


Siv -»5 connect (“item-activated”", 


“sysinfo show", Sivmodel, $textview, 


Shwinfo bin) : 


for ($i-0: Si « count ($sub arr): 


Si44) 

( 

Sivmodel -» set (Sivmodel -» 
appendN (| subnar3i S3 


) 


//serolled win 
$scrolled win - new 
GtkScrolledWindow (): 

$scrolled win -» set policy (Gtk 
25 BOLOY AUNOMAINNG, (Gek sa OLI 
AUTOMATIC) : 


$scrolled win -» add (Siv):j 


$Sscrolled win2 - new 
GtkScrolledWindow (): 

$scrolled win2 -» set policy (Gtk 

: POLICY AUTOMATIC, Gtk :: POLICY 
AUTOMATIC) : 

$scrolled win2 -» add (Stextview)j 


//attach to main table 

Stable main - new GtkTable (1, 12, 
true): 

Stable main -» attach ($scrolled 
Wala MOn Nia Tor Aja 

Stable main -» attach ($scrolled 


Mana 3 M2 0 
Swin -» add (Stable main): 


Swin -» show all (): 
Gtk :: main(): 


| 


RS 


Pembahasan source code: 

@ Di bagian don't edit, kita memang- 
gil file conf.php dan functions.php 
lokal kita. Kita juga memanggil 
module init() seperti telah dibahas 
pada edisi sebelumnya. Dan, kita 
akan mendapatkan variabel global 
$distro name, yang akan kita gu- 
nakan dalam loading helper script. 

@ Di bagian distro check, kita me- 
nyiapkan beberapa variabel yang 
harus dipenuhi oleh helper script. 
Kita juga akan memanggil helper 
script sesuai nama distro: 

reguire (“modules/sysinfo/distro 
Sdistro name.php”) : 
@ Di bagian main: 


@ Kita akan memeriksa terlebih 
dahulu apakah binary hwinfo 
tersedia. Apabila tidak, maka 
kita akan menampilkan mes- 
sage box. Apabila tersedia, 
maka kita akan melanjutkan. 

@ Kita akan membuat sebuah Gt- 
kWindow berukuran 600x400, 
yang di layout dengan sebuah 
GtkTable 1x12. 

@ Sebagaimenudi mana user bisa 
memilih subsistem yang ingin 
diketahui, kita menggunakan 
GtkIconView seperti yang di- 
gunakan pada komponen dasar, 
namun bedanya, kita hanya 
menggunakan satu kolom dan 
menggunakan model berupa 
tipe teks saja. Suatu saat, kita 
mungkin bisa menjadikannya 
lebih menarik, iconview terse- 
but kemudian kita simpan pada 
GtkScrolledWindow agar bisa 
di-scroll. Untuk setiap anggota 
array $sub arr yang disediakan 
oleh helper script, kita akan 
menampilkannya: 

Corn (SA O SIN count M(Ssub 
arr): Siw4) 

( 

Sivmodel -» set (Sivmodel -- 
append (), 0, Ssub arrISil): 
) 

@ Untuk menampilkan keluaran 
dari hwinfo, kita menggunakan 
GtkTextView, yang juga kita 
tempatkan pada GtkScrolled- 
Window agar bisa di-scroll. 
Perlu diperhatikan, untuk me- 
nampilkan teks ke GtkText- 
View, kita menggunakan ban- 
tuan GtkTextBuffer. Untuk 
menampilkan teks ke GtkTex- 
tView, kita mengatur sejum- 
lah teks ke GtkTextBuffer dan 
mengatur buffer GtkTextView 
dengan GtkTextBuffter. 


Tampilan yang kita buat memang 
tidak terlalu menarik. Namun, Anda 
selalu bisa mengubahnya. Sampai 
di sini dulu pembahasan kita. Sam- 
pai ketemu pada pembahasan modul 
lainnya.» 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2008 57 


TUTORIAL MPLAYER 


erbagai aplikasi video player yang bersifat free dapat Anda temukan dengan 


mudah di Linux. Dari beberapa nama tersebut, Mplayer merupakan salah 


satu aplikasi video player yang paling banyak digunakan. Pada tutorial ini, 


akan dibahas beragam tip yang terdapat di Mplayer. 


Mplayer merupakan salah satu pe- 
rangkat lunak pemutar video gra- 
tis dan open source yang popular di 
Linux. Mplayer mendukung berbagai 
format video maupun audio. Terse- 
dia interface teks (command-line) 
maupun beberapa macam GUI untuk 
Mplayer. Selain di Linux, Mplayer 
juga tersedia di platform Unix lain 
(termasuk OS X) dan Windows, bah- 
kan DOS dan Xbox. 

Proyek  Mplayer — mula-mula 
dikembangkan sekitar tahun 2000- 
2001, berdekatan waktunya dengan 
dua “saingannya” yang juga popu- 
lar di Linux, yaitu xine dan VLC. 
Pengembang awal Mplayer, Arpad 
Gereoffy, memulai proyek ini karena 
ketidakpuasannya terhadap pemu- 
tar-pemutar video lain yang ada. 

Dalam sejarah perkembangannya, 
Mplayer pernah ditolak dimasukkan 
ke banyak distro nonkomersial kare- 
na masalah lisensi. Misalnya, Mpla- 
yer pernah memasukkan OpenDivX, 
librari dekoder yang tidak kom- 
patibel degan GPL. Demikian juga 
dengan masalah ketersediaan codec 
sehingga Mplayer dan pemutar-pe- 
mutar video open source lainnya ti- 
dak dapat bermanfaat maksimal bagi 
para pemakai akhir. 

Walaupun Mplayer bukanlah pe- 
mutar video terbaik dalam segala segi 
(misalnya: fitur manipulasi playlist- 


nya kurang lengkap, kurang oke seba- 
gai pemutar koleksi audio, atau GUI- 
GUI yang ada masih kalah dibanding 
beberapa pemutar lain), namun saat 
ini Mplayer menjadi pemutar video fa- 
vorit penulis. Beberapa keunikan dan 
kelebihan Mplayer yang patut diper- 
timbangkan, antara lain gesit dalam 
melakukan seeking, dikemas bersama 
enkoder bernama Mencoder, jumlah 
shortcut keyboard yang cukup banyak 
dan membantu, serta opsi command- 
line yang kaya dan fleksibel. 

Artikel ini akan membagikan 
kumpulan tip Mplayer, terutama 
menggunakan interface command- 
line yang sering dipakai oleh penulis. 
Semoga berguna! 


Menginstal Mplayer 
Kini cukup mudah memperoleh 
Mplayer, karena sudah tersedia di 
repositori mayoritas distro. Jika be- 
lum terinstal saat Anda menginsta- 
lasi OS, maka Anda tinggal meng- 
gunakan utilitas manajemen paket 
perangkat lunak yang tersedia untuk 
distro Anda. Misalnya di Ubuntu 
Anda tinggal mengetikkan: 

$ sudo apt-get install mplayer 

mencoder 

Maka, Anda akan dapat men- 

jalankan mplayer command-line 
dengan mengetikkan mplayer di 
shell. Atau Mplayer GUI lewat menu 


grafis “Applications » Multimedia » 
Mplayer Video Player' atau dengan 
mengetikkan gmplayer. 

Agar dapat memainkan format-for- 
mat video yang codec-nya tidak/belum 
open source, seperti RealVideo (.rmvb) 
dan @uicktime (.mov), Mplayer meng- 
gunakan codec biner. Anda dapat 
men-download koleksi codec biner ini 
di homepage Mplayer. Cari dan ambil- 
lah file paket codec biner bernama es- 
sential-”.tar.bz2. Lalu setelah selesai 
mengunduh, ekstraklah file ini ke di- 
rektori /usr/lib/win32. Contoh: 

$ sudo su 

# tar xfj essential-20071007.tar.bz2 
# cd essentia1-20071007 
# mkdir -p /usr/lib/win32 
# mv « /usr/lib/win32/ 
# exit 


Sintaks dan tombol dasar 
Untuk memainkan satu atau lebih 
file video atau audio dengan Mplayer 
command-line, cukup sebutkan seba- 
gai argumen: 
$ mplayer filel.avi dir/file2.wav ../ 
dirlain/file3.rmvb 
Terdapat berbagai opsi command 
line yang tersedia, silakan lihat man- 
page (man mplayer) untuk lengkap- 
nya. 
Karena saya sering sekali men- 
gakses mplayer lewat command-line, 
maka saya membuat alias: 


58 04/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL MPLAYER 


 supriyanto@ws034: - 
File Edit View Terminal Tabs Help 


—- OX rootews033: /usr/lib/win32 
File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@ws034:-$ sudo apt-get install mplayer mencoder - 


Isudol password for supriyanto: 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree 

Reading state information... Done 
mplayer is already the newest version. 


The following packages were automatically installed and are no longe 


r reguired: 


libboost-thread1.34.1 libboost-date-time1.34.1 


Use 'apt-get autoremove' to remove them. 
Suggested packages: 
w32codecs libdvdcss mplayer-doc 
The following NEW packages will be installed: 
mencoder 


0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. BI 


Need to get 0B/3356kB of archives. 


lib/win32/ 
Archive: 
creating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 
inflating: 


root@ws034:/home/supriyantof#f mkdir -p /usr/lib/win32 Ii 
root@ws034:/home/supriyanto# unzip windows-all-20071007.zip -d /usr/ 


windows-all-20071007.zip 
/usr/lib/win32/windows-all-20071007/ 
/usr/lib/win32/windows-al1-20071007/xanlib.dll 
/usr/lib/win32/windows-all-20071007/frapsvid.dll 
/usr/lib/win32/windows-al1l-20071007/wvcldmod.dll 
/usr/lib/win32/windows-al1-20071007/vp7vfw.dill 
/usr/lib/win32/windows-all-20071007/zmbv.dlL 
/usr/lib/win32/windows-all-20071007/ViVD2.dlL 
/usr/lib/win32/windows-all-20071007/vsshdsd.dll 
/usr/lib/win32/windows-all-20071007/Readme.txt 
/usr/lib/win32/windows-al1-20071007/tvgdec.dll 
/usr/lib/win32/windows-all-20071007/1svxdec.dll 
/usr/lib/win32/windows-al1-20071007/wmsdmod.dll 


Proses instalasi aplikasi Mplayer. 


alias m-mplayer 

Perintah ini dapat dipasang di 
file startup shell Anda, misalnya di 
-/.pashrc. 

Saat file bermain, tekan Enter un- 
tuk pindah ke file berikutnya (atau 
keluar jika tidak ada file berikutnya). 
Tekan Esc atau g jika ingin keluar. 


Tip: Mengendalikan pemutaran 
Seek. Untuk mundur dan maju, di- 
gunakan tombol-tombol: panah kiri/ 
kanan (satuan 10 detik), bawah/atas 
(satuan 1 menit), PgDn/PgUp (satuan 
10 menit). Gunakan tombol o satu atau 
beberapa kali untuk mengatur jumlah 
item yang ditampilkan di layar (OSD 
display), seperti posisi video saat ini, 
total panjang video, dan lain-lain. 

Lewat opsi -ss di command-line, 
Anda dapat memerintahkan mplayer 
untuk memulai pemutaran pada po- 
sisi tertentu, misal: 

$ mplayer -ss 45 film.rmvb 

Perintah di atas memulai pemu- 
taran di detik ke-45. Gunakan aritme- 
tika shell Bash untuk menit dan jam, 
misalnya untuk mulai di posisi 15:30: 

$ mplayer -ss $|15460445J film.rmvb 


Catatan: mplayer juga dapat melaku- 
kan seeking terhadap posisi file dalam 
byte (opsi -sb). 


Lama pemutaran. 

Kita dapat menyuruh mplayer ha- 
nya memainkan sejumlah detik atau 
frame tertentu saja, dengan opsi - 
frames. Atau memainkan hingga po- 
sisi akhir tertentu dengan -endpos 
(bisa dinyatakan dalam detik atau 
hh:mm:ss). Dengan dua kombinasi 
opsi -ss dan -frames/-endpos, kita 


www.infolinux.web.id 


Instalasi paket w32codecs. 


dapat memainkan sepenggal saja 
dari sebuah file video. 


Kecepatan pemutaran. 

Ini salah satu keunikan mplayer, yaitu 
dapat memainkan video dengan ke- 
cepatan yang fleksibel. Berguna misal- 
nya untuk mengirit waktu, melatih 
kecepatan pendengaran, memperjelas 
adegan yang cepat, dan sebagainya. 
Untuk melakukannya saat pemutaran, 
gunakan tombol | dan | untuk mem- 
perlambat/mempercepat pemutaran 
dengan satuan 1046, atau ( dan ) un- 
tuk satuan dobel/setengah. Padanan 
opsinya adalah -speed (set kecepatan 
sebagai faktor kecepatan normal, mis 


Daxa 


Rp. 


.com .nct .org .biz .info 


Tawaran 
Yang 

Lebih 
Baik ? 


Rp. 


Linux, Free BSD and WZk Hosting 


o Unlimited data branyFer 
" (onbrol Panel 
. POP3, E-mail, FTP 


1.5 untuk satu setengah kali kecepa- 
tan normal). Tekan Backspace untuk 
kembali ke kecepatan normal. 


Ekstrak video. 
Untuk mengekstrak video (atau 
sepenggal video, dengan tambahan 
opsi -ss dan -frames/-endpos), Anda 
dapat memanfaatkan program peleng- 
kap Mplayer yaitu Mencoder, misal: 

$ mencoder f.avi -ss 60 -endpos 

00:02:00 -0 g.avi -oac copy -ovc 

copy 

Perintah di atas akan mengekstrak 

menit ke-1 s.d. ke-2 file f.avi dan me- 
nyimpannya ke file g.avi. Terdapat 
banyak opsi Mencoder lain, seperti 


Networks 


rb (ind.ws ) 


CEBAN 
ONLINE 


an 
: 


N 


»  MuS0L 


Spec program : 


“Buy1get1 free" | 
(s/d 30 jun) 
“ Referall Bonus. " 


“CGI, SOL, and much more 


| | AKA :ror (021) 5268000 Fax (021) 5266444 
Esa miasKEl http://www.daxa.net - info@daxa.net 


INFOLINUX m 04/2008 59 


TUTORIAL MPLAYER 


pemilihan codec, pengubahan uku- 
ran, dan sebagainya. 


Tip: Mengendalikan gambar!/video 
Full-screen. 

Untuk menampilkan video secara 
full-screen, tekan tombol f. Padanan- 
nya adalah opsi command-line -fs. 


Ukuran window. 

Untuk mengeset ukuran window ke- 
luaran video Mplayer, gunakan opsi - 
geometry, mis -geometry 300x200--0-0 
akan menampilkan video seukuran 
300x200 piksel di posisi (0,0). 


Aspek rasio. 
Kadang mplayer belum terset dengan 
benar, jika kita mainkan di laptop 
layar lebar, hasilnya akan terlalu ge- 
peng. Gunakan opsi -monitoraspect 
16:9 misalnya untuk mengatur aspek 
rasio. Opsi ini dapat Anda taruh di 
file konfigurasi -/.mplayer/config: 
monitoraspect-16:9 

agar berlaku terus tanpa harus 

disebutkan eksplisit setiap kali. 


Screenshot. 
Untuk menghasilkan screenshot de- 
ngan Mplayer secara interaktif mu- 
dah saja. Pertama jalankan mplayer 
dengan opsi -vf screenshot. Setelah 
itu, saat video dimainkan, tekan s jika 
ingin mengambil screenshot. Hasilnya, 
file shot0001.png, dan seterusnya. 

Untuk menghasilkan screenshot se- 
cara programatis, Anda dapat meng- 
gunakan opsi -vo jpeg bersama-sama 
opsi -ss dan -frames 5 (atau nilai lain 
mis -frames 20 bergantung kepada 
kualitas encoding). Misalnya: 

$ mplayer -vo jpeg -ss 100 -frames 
5 film.mpg 

Perintah di atas mengambil 5 frame 
dari detik ke-100 dan menyimpannya 
ke file 00000001.jpg, dan s eterusnya. 
Ambil frame terakhir di mana video 
telah tertampilkan paling sempurna. 

Dengan sedikit scripting dan 
bantuan ImageMagick misalnya, 
Anda dapat membuat program un- 
tuk menghasilkan deretan preview 
thumbnail sebuah video (akan diba- 
has dalam kesempatan lain). 


Tip: Mengendalikan suara 

Volume. 

Untuk memperkecil atau memperbe- 
sar suara, dapat digunakan tombol / 
dan " (atau 9 dan 0). Lewat opsi com- 
mand line, kita juga dapat mengenda- 
likan gain suara dalam dB, misalnya: 

$ mplayer -af volume-10 video.avi 

Gunakan angka positif (misal: 5, 
10) untuk memperbesar, dan negatif 
(misal: -5, -10) untuk memperkecil. 
Ini berguna misalnya jika sebuah file 
video level suaranya masih terlalu 
kecil meskipun setelan speaker su- 
dah cukup keras. 

Jika Anda berada di laptop den- 
gan speaker bersuara kecil, bisa juga 
menambahkan opsi -softvol -softvol- 
max 200, agar suara bisa 20076 dari 
level suara yang ter-encode di file. 

Untuk mematikan total suara, gu- 
nakan opsi -nosound. Padanannya 
adalah tombol m. 

$ mplayer -nosound video.avi 

Perintah di atas juga bisa Anda 
pasang menjadi alias jika sering di- 
gunakan, misal: 


alias mn-"mplayer -nosound” 


Sinkronisasi. 

Ada kalanya video yang kita main- 
kan tidak ter-encode dengan benar, 
sehingga antara gambar dan suar- 
anya tidak sinkron (bergeser sedikit). 
Anda dapat menekan tombol -#/- un- 
tuk menggeser suara sebesar 0,1 de- 
tik. Padanannya adalah opsi -delay. 


Mengekstrak audio. 
Kita dapat mengekstrak audio dari 
sebuah file video ke dalam file lain se- 
bagai berikut: 

$ mplayer -dumpaudio -dumpfile film 

film.mpg 

Hasilnya akan tercipta file film 

(umumnya berformat mp2 atau mp3 
jika file Anda adalah mpg/avi). 


Tip: Mengendalikan subtitel 

Mplayer otomatis memuat file sub- 
titel yang ada jika ditemukan file 
subtitel bernama sama di direk- 
tori yang sama dengan file video. 
Misalnya: jika terdapat file judul. 
srt atau judul.sub di direktori yang 


sama dengan judul.avi, maka subti- 
tel tersebut akan ditampilkan. Jika 
filenya berbeda nama, misal: lain.srt 
atau judul.en.srt maka gunakan opsi 
-sub untuk memuatnya. Mplayer 
memiliki dukungan untuk memuat 
lebih dari subtitel sekaligus. Cara- 
nya, pisahkan namanya dengan 
koma, misal: -sub judul.en.srt,judul. 
fr.srt. Untuk berganti-ganti subtitel 
saat pemutaran, gunakan tombol b 
dan j. Berguna misalnya jika Anda 
sedang belajar bahasa asing. 

Terdapat berbagai opsi un- 
tuk mengatur jenis font, ukuran, 
transparansi, dan aspek tampilan 
lainnya dari subtitel. Silakan meru- 
juk ke manual Mplayer. 


Sinkronisasi. 

Ada kalanya subtitel kurang pas 
dengan video (bergeser sedikit). Gu- 
nakan tombol x dan z untuk mengge- 
ser dengan satuan 0,1 detik. 


Posisi subtitel. 

Tombol v untuk menampilkan/meny- 
embunyikan subtitel. Geser posisi ver- 
tikal subtitel dengan tombol r dan t. 


Membakar subtitel ke dalam video. 
Istilahnya adalah hardcode atau 
burn-in, yaitu menggabungkan file 
teks subtitel ke dalam file video, agar 
file teks ini tidak dibutuhkan lagi. 
Untuk melakukannya, kita melaku- 
kan encoding ulang file video. Beri- 
kut perintah untuk melakukannya: 

$ mencoder film.avi -sub film.srt -oac 

copy -ovc lavc -o film2.avi 

Silakan tunggu proses encod- 

ing hingga selesai. Hasilnya adalah 
film2.avi. 


Catatan: saat ini hanya format .srt 
yang didukung. Anda dapat menggu- 
nakan program untuk mengonversi 
format subtitel lain menjadi .srt ter- 
lebih dulu. 


Penutup 

Masih ada banyak hal menarik lain 

yang dapat dilakukan dengan Mplayer 

dan Mencoder. Selamat mencoba! # 
Steven Haryanto (steven @masterwebnet.com) 


60 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL FILE TEKS 


i Linux, kita banyak bekerja dengan file teks. Banyak sekali program yang 


menyimpan file konfigurasi dalam file teks . Juga kita banyak bekerja dengan 


shell script, yang merupakan file teks. Di tulisan ini, kita akan membuat 


beberapa utiliti kecil untuk memproses berbagai file teks tersebut. 


File teks adalah format yang disu- 
kai oleh berbagai pihak karena tidak 
ada aturan khusus. Sebagai file kon- 
figurasi, seseorang bisa menuliskan 
dengan bebas bentuk apa yang di- 
inginkan. Bisa pasangan key-value 
sederhana, atau dalam format yang 
parse-able oleh programnya, sebagai 
contoh adalah hasil serialisasi ob- 
jek atau bahkan kode program. Na- 
mun, kebebasan format pada file teks 
juga merupakan harga yang harus 
dibayar. Sebagai file konfigurasi mis- 
alnya, kita tidak bisa membuat par- 
ser general. Tidak seperti XML yang 
memiliki aturan. 

Di tulisan ini, fokus pemrosesan 
file teks kita adalah pada shell script 
atau file konfigurasi umum di sistem 
Linux. Tugas-tugas yang akan kita 
fokuskan adalah: 

@ Memberi komentar pada blok ter- 
tentu di suatu file. File tersebut 
bisa berupa shell script, atau file 
konfigurasi yang “dapat dikomen- 
tari”. Yang terakhir ini sangat 
umum ditemukan, seperti pada 
konfigurasi apache httpd, konfigu- 
rasi postgresgl dan masih banyak 
lagi. Tanda komentar umumnya 
berupa # di awal baris. Program 
yang akan kita bangun akan me- 
nerima awal blok dan akhir blok, 
dan dari awal sampai akhir blok, 
kita akan menjadikan blok terse- 


but dikomentari. 

@ Menghapus blok komentar di 
suatu file. Ini adalah kebalikan 
dari yang pertama. Program yang 
akan kita bangun akan menerima 
awal blok dan akhir blok, dan dari 
awal sampai akhir, komentar blok 
tersebut akan dibuka. 

@ Menghapus blok tertentu dalam 
file. Terkadang, ada blok tertentu 
yang ingin kita hapus. Pada kon- 
figurasi apache httpd misalnya, 
kita mungkin ingin menghapus 
satu definisi virtual host. Program 
yang akan kita bangun akan me- 
nerima awal blok dan akhir blok, 
dan keseluruhan blok tersebut 
akan dihapus. 

@ Mengganti isi blok tertentu. Alih- 
alih menghapus suatu blok, kita 
mungkin ingin mengganti blok 
tersebut dengan teks lain. Pro- 
gram kita akan menerima awal 
dan akhir blok, dan mengganti isi 
blok tersebut dengan teks yang 
kita berikan. 


Program-programtersebutterlihat 
melakukan sesuatu yang tidak jelas 
gunanya. Tapi, ketika kita bekerja 
pada level front end, terkadang kita 
ingin melakukan beberapa tugas 
tersebut. Pernahkah Anda mengintip 
file konfigurasi tertentu dan men- 
jumpai komentar aneh seperti: 


# BOF: ewg432s: generated by XXX, 


please don't remove 


# EOF: ewg432sj generated by XXX, 
please don't remove 

Program yang meng-generate awal 
dan akhir komentar tersebut meng- 
gunakan cara serupa untuk menan- 
dai sebuah blok pada file konfigurasi/ 
script, sehingga blok tersebut bisa di- 
proses (diubah nilainya, dihapus, dan 
lain sebagainya). Umumnya, gene- 
rator tersebut adalah control panel 
sistem, yang bisa digunakan dengan 
mudah oleh user sehingga user tidak 
perlu menyentuh langsung file kon- 
figurasi. 

Program tersebut perlu membuat 
blok tersebut karena file konfigura- 
si yang digunakan adalah file teks, 
yang selain tidak memiliki aturan 
jelas, juga bisa diedit sendiri oleh 
user. Yang terakhir ini sangat pen- 
ting karena kalau program tersebut 
main tancap dengan menuliskan 
semua yang didapat dari struktur 
data hasil parsing sebelumnya, maka 
mungkin apa yang ditambahkan oleh 
user akan hilang. 

Satu catatan penting sebelum kita 
melanjutkan adalah bahwa program 
sederhana kita bekerja pada ba- 
sis pengenalan awal blok dan akhir 
blok. Tidak ada algoritma rumit yang 


62 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL FILE TEKS 


diterapkan sehingga bisa begitu pin- 
tar mendeteksi suatu blok. Oleh kare- 
na itu, apabila awal blok dan akhir 
blok tidak diberikan dengan benar, 
maka program akan bertingkah laku 
aneh sesuai fungsi masing-masing. 
Awal blok dan akhir blok harus di- 
berikan secara benar dan pasti. Oleh 
karena itu, kita harus bisa membuat 
awal dan blok yang benar dan unik. 

Program-program yang akan kita 
bangun juga tidak akan melakukan 
perubahan in-place, melainkan kita 
akan selalu menuliskan perubahan 
ke file baru. Pada file konfigurasi 
atau script penting, adalah tidak bi- 
jaksana untuk langsung mengubah. 
Kita bisa melakukan perubahan, 
yang mungkin bisa disetujui oleh 
user dan barulah file asli kita timpa 
dengan file hasil modifikasi kita. 

Semua program yang kita bangun 
adalah free software dan dilisensi- 
kan di bawah GPL. Semua program 
dibangun di atas distribusi Linux 
Singkong 1.0 (noprianto.com/sing- 
kong.php), namun seharusnya bisa 
diterapkan pada sistem lain tanpa 
masalah sama sekali. Program-pro- 
gram kita bangun dengan C dengan 
hanya menggunakan pustaka stan- 
dar, agar bisa dijalankan pada kon- 
disi sistem minimal. 


Commentb: si pemberi komentar 
Pertama-tama, kita akan membahas 
commentb, program akan menerima 
awal dan akhir blok dan akan mem- 
beri komentar satu blok tersebut. 
Commentb akan menerima argu- 

men berikut: 

$ ./commentb 

usage: ./commentb «in» cout» «start» 

cend» 
Penjelasan: 
@ xin» adalah file input. 
«out» adalah file output. 
«start» adalah penanda awal blok. 
send» adalah penanda akhir blok. 
daftar parameter ini sama untuk 
semua contoh, kecuali replaceb 
(dibahas terakhir). 


Sebagai contoh, kita akan mem- 
buat sebuah file commentb testin 


dengan isi berikut ini: 
# testin file 
# doing nothing 


# means nothing 


#optional argument 
var3-50 
var4-100 
#end of optional argument 
Tugas yang akan kita lakukan 
adalah mengomentari blok yang: 
@ Diawali dengan: #optional argu- 
ment. 
@ Diakhiri dengan: #end of optional 
argument. 


Contoh penggunaan program: 
$ ./commentb commentb testin 
commentb testout '#optional 
argument' '#end of optional 


argument' 


$ cat commentb testout 
# testin Tile 
# doing nothing 


# means nothing 


##optional argument 

#var3-50 

#var4-100 

##end of optional argument 

Sebelum bekerja, commentb akan 

memeriksa apakah file input bisa di- 
baca dan file output bisa ditulis: 

S ./commentb /notfound out start end 


Could not read /notfound 


$ ./commentb /etc/passwd /root/x 

start end 

Could not write /root/x 

Berikut ini adalah source code 
commentb.c. Penjelasan akan diba- 
has setelah source code: 

/x 

£ commentb 

x« Noprianto, 2008 

KNGPIn 

21) 


#include cstdio.h» 


#include «string.h» 


const int MAX FN LEN - 256, 
const int MAX LN LEN - 4096: 
const int MAX MARK LEN - 5, 


int main (int argc, char “ argvill) 
( 
int retval - 0: 
Tati 
FILE “file in - NULL: 
FILE “file out - NULLj 
char in(MAX FN LENI: 
char out IMAX FN LENJ: 
char start (MAX LN LENI: 
char endIMAX LN LENJ: 
char buff IMAX LN LENJ: 
char tempIMAX LN LENJ: 
char temp2IMAX LN LENI: 
char mark (MAX MARK LENJ : 


int incomment - 0: /“false “/ 


1largem 5) 
( 
#praintE£ (stderr, Nusage: 3s ins 
cout» cstart» cend-ln"”, N 
argvlol): 
Tetvalksi 


return retval:, 


Jis 


strepys (an, sarawiin 
strcpy (out, argvI2)): 
strcpy (start, argvI|3l): 
strcpy (end, argvI4J): 


strcpy (mark, “4")j 


Al aba & Sedan ata, We) 
if (file in -- NULL) 
( 
fprintf (stderr, “Could not read 
$s1n”, in): 
retval - 2j 


) 


else 
( 
file out - fopen (out, 'w")j 
if (file out -- NULL) 
( 
fprintf (stderr, “Could not 
write $s1n", out): 


retval - 3: 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 04/2008 63 


TUTORIAL FILE TEKS 


Slse 


while (!feof (file in)) 
t 
fgets (buff, MAX LN LEN, 
mba abah 
strncpy (temp, buff, strlen 
(start)): 
strncpy (temp2, buff, strlen 
(end) ) : 
1 (teotN (Ellen Mbteak, 


if (strcmp (temp, start) -- 


incomment - 1, 


if (incomment -- 1) 


fputs (mark, file out): 
fputs (buff, file out): 


) 


else 


( 


fputs (buff, file out): 


) 


if (strcmp (temp2, end) 


" 
" 
ke) 


incomment - 0j 


) 


FeloseNilencut), 
retval - 0: 
) 
fclose (file in): 
) 
return retval, 
hp 
Penjelasan: 
@ Algoritma yang kita gunakan 
adalah: 
@ Selama file belum habis dibaca. 
@ Baca satu baris. 
@ Apakah baris tersebut meru- 
pakan awal blok? 

@ Jika benar, maka set in- 
comment-1 (diartikan 
benar). 

@ Apakah incomment-1? 

@e Jika benar, maka tulis 
tanda komentar dan tulis 
isi baris aslinya. 

@ Kika salah, maka tulis isi 
baris aslinya. 


@ Apakah baris tersebut meru- 
pakan akhir blok? 

@ Jika benar, maka set in- 
comment-0 (diartikan 
salah) 

@ Untuk mengganti tanda komentar, 
gantilah pada variabel mark. Se- 
cara default, kita menggunakan #. 


uncommentb: si penghapus komen- 
tar 
Berlawanan dengan commentb, pro- 
gram uncommentb akan menerima 
argumen awal dan akhir blok dan 
akan menghapus komentar pada satu 
blok tersebut. 
Uncommentb akan menerima ar- 

gumen berikut: 

S ./uncommentb 

usage: ./uncommentb cin» cout» 


cstart» cend» 


Sebagai contoh file input, kita 
akan menggunakan file 
mentb testin berikut: 


uncom- 


# testin file 

# doing nothing 
# means nothing 
# 

var1-10 


var2-40 


# #optional argument 
#var3-50 
#var4-100 
##var5-200 
####var6-300 # this will 

activate nuclear bomb :p 

# #end of optional argument 

Tugas yang akan kita lakukan 

adalah menghapus komentar blok di 

mana: 

@ Di awali dengan: # #optional ar- 
gument. 

@ Diakhiri dengan: # #end of option- 
al argument. 

@ Semua komentar yang ada pada 
blok tersebut harus dihapuskan. 
Bisa kita lihat, ada dua baris yang 
diawali dengan tanda # lebih dari 
1, 

@ Yang bukan merupakan penanda 
komentar di awal jangan diha- 
pus. Kita tidak boleh menghapus 
# apabila bukan berdampingan di 


awal-awal baris. 


Contoh penggunaan program: 
S ./uncommentb uncommentb testin 
uncommentb testout '# #optional 
argument' '# #end of optional 


argument' 


$ cat uncommentb testout # testin 
file 

# doing nothing 

# means nothing 

# 

var1-10 


var2-40 


#optional argument 
var3-50 
var4-100 
var5-200 
var6-300 # this will activate 

nuclear bomb :p 

#end of optional argument 

Sebelum bekerja, uncommentb 
akan memeriksa apakah file input bisa 
dibaca dan file output bisa ditulis. 

Berikut ini adalah source code un- 
commentb.c. Penjelasan akan diba- 
has setelah source code: 

IL x 

« uncommentb 
x Noprianto, 2008 
PN GBin 


8 


#include cstdio.h» 


#include cstring.h» 


const int MAX FN LEN 


AS 
const int MAX LN LEN 


4096: 


Int main (intarge, sehar “argviIN) 
( 
IneMsebvalN NO: 
he AL, GL 
FILE “file in - NULL: 
FILE “file out - NULL: 
char in(MAX FN LENI: 
char out IMAX FN LENJ: 
char start (MAX LN LENJ : 
char endIMAX LN LENJ: 
char buff (MAX LN LENI: 
char tempIMAX LN LENI: 
char temp2 IMAX LN LENJ: 
char temp3 IMAX LN LENJ: 


64 04/2008 mw INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL FILE TEKS 


const char mark - '#', 


int incomment - 0: /“false “/ 


TIM argo! ENS)) 
t 
fprintf (stderr, “usage: $s cin» 
cout» cstart» cend-ln"”", N 
argv Ol): 
retval - 1, 


return retval: 


ks 


strcpy (in, argvlll): 
strcpys out MargviIBiNg: 
strcpy (start, argvI3l): 
strcpy (end, argvI4l): 


Ala ala 5 TOsoa da, TG 
2E (tiletin 5 NULL) 
( 
fprintf (stderr, “Could not read 
SN alim) 8 


Hery 


else 


file out - fopen (out, “w"): 
if (file out -- NULL) 
( 
fprintf (stderr, “Could not 
write $s1n", out): 
retval - 3j 


) 


else 


( 


while (!feof (file in)) 


( 
fgets (buff, MAX LN LEN, 


file in): 


strncpy (temp, buff, strlen 
(start)): 

strncpy (temp2, buff, strlen 
(end) ): 


1 (eoeN (filetin)// break: 


if (strcmp (temp, start) -- 0) 


( 


incomment - 1, 


if (incomment -—- 1) 


( 


for (1-0: icstrlen (buff), 


144) 
if (bufflil -- mark) 


continue: 


) 


else 


( 


break: 


for (j-0: jxstrlen (buff): 


temp3 (jl - bufflil: 
) 
temp3Ij1-'No' : 
fputs (temp3, file out): 
) 
else 
( 
tputs (but, le tout)i: 
) 
if (strcmp (temp2, end) -- 0) 


( 


incomment - 0: 


) 
fclose (file out): 
retval - 0: 

) 


tclosetaletin) 


) 


return retval, 
Ig 
Penjelasan: 
@ Algoritma yang kita gunakan 
adalah: 
@ selama file belum habis dibaca 
@ baca satu baris 
@ Apakah baris tersebut meru- 
pakan awal blok? 

@ Jika benar, maka set in- 
comment-1 (diartikan 
benar) 

@ Apakah incomment-1? 

@ jika benar, maka 

@ ulang sepanjang baris 
yang dibaca 

@ Apakah karakter 

yang dibaca sama 

dengan tanda ko- 
mentar? 

@ Jika benar, maka 


teruskan perulan- 
gan 
@ Jika salah, maka 
keluar dari peru- 
langan dan dapat- 
kan nilai counter 
@ bangun baris baru mu- 
lai dari karakter ke- 
counter baris yang di- 
baca 
@ tulis baris baru ke file 

@ jika salah, maka tulis isi 

baris aslinya 
@ Apakah baris tersebut meru- 
pakan akhir blok? 

@ Jika benar, maka set in- 
comment-0 (diartikan 
salah) 

@ Untuk mengganti tanda komen- 
tar, gantilah pada variabel mark. 
Secara default, kita menggunakan 
#. 


removeb: si penghapus blok 
Untuk menghapus satu blok, kita 
akan mempergunakan program re- 
moveb. Program akan menerima 
awal dan akhir blok dan menghapus 
keseluruhan blok tersebut. 
Removeb akan menerima argumen 

berikut: 

S ./removeb 

usage: ./removeb «in» cout» «start» 


cend» 


Sebagai contoh file input, kita 
akan menggunakan file removeb tes- 
tin berikut: 

# testin file 
# doing nothing 


# means nothing 


#optional argument 
#var3-50 
#var4-100 


#end of optional argument 
varx-2000 
Tugas yang akan kita lakukan 


adalah menghapus blok dimana: 
@ di awali dengan: #optional argu- 


66 04/2008 Mm INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL FILE TEKS 


ment. 
@ diakhiri dengan: #end of optional 
argument. 


Contoh penggunaan program: 
$ ./removeb removeb testin removeb 
testout '#optional argument' '#end 


of optional argument' 


$ cat removeb testout # testin file 
# doing nothing 


# means nothing 


varx-2000 
Sebelum bekerja, removeb akan 
memeriksa apakah file input bisa di- 
baca dan file output bisa ditulis. 
Berikut ini adalah source code 
removeb.c. Penjelasan akan dibahas 
setelah source code: 
/x 
x removeb 
x Noprianto, 2008 
“NGPi 
SY 


#include cstdio.h» 


#include «string.h» 


const int MAX FN LEN 256: 


const int MAX LN LEN - 4096: 
int main (int argc, char “ argvill) 
( 

int retval - 0, 

int i, 

FILE “file in - NULL: 

FILE “file out - NULL: 

char in|(MAX FN LENJ: 

char out IMAX FN LENJ: 

char start (MAX LN LEN): 

char endIMAX LN LENJ: 

char buff (MAX LN LENI: 

char tempIMAX LN LENJ: 

char temp2 IMAX LN LENI: 

int blockmember - 0: /“false “/ 


Ten argo) 
( 
bpraintNSstder Nusage NS SNcun— 


cout» cstart» cend-in”, N 


argv (Ol): 
retval - 1: 


return retval: 


Jis 


strcpy (in, argvlll): 
strcpy (out, argvI2)): 
strcpy (start, argvI(3l): 
strcpy (end, argvI4)): 


mila aa Ngga (, 1) 
2 (file an —— NULL) 
( 
fprintf (stderr, “Could not read 
Ss1n”, in): 


retval - 2: 


else 


file out - fopen (out, '“w")j 
if (file out -- NULL) 


( 


fprintf (stderr, “Could not 
write $s1n”, out): 


retval - 3, 


) 


else 


( 


while (!feof (file in)) 


1 
fgets (buff, MAX LN LEN, 


Aula aa) 


strncpy (temp, buff, strlen 
(start)): 

StrncpyN |temp2, but, senlen 
(end) ): 


if (feof (file in)) break: 


if (strcmp (temp, start) -- 


( 


blockmember - 1, 


ha 


if (blockmember -- 1) 


KputaN (Dul emouB) 


) 


if (strcmp (temp2, end) —- 0) 


t 
blockmember - 0: 
ha 
) 
fclose (file out): 
seevalN Ng 
) 
fclose (file in): 
) 


return retval: 


Hg 


Penjelasan: 
@ Algoritma yang kita gunakan 


adalah: 
@ Selama file belum habis dibaca 
baca satu baris 
@ Apakah baris tersebut meru- 
pakan awal blok? 


@ Jika benar, maka set 
blockmember-1 (diartikan 
benar). 


@ Apakah blockmember-1? 
@ Jika benar, maka tidak 
lakukan apa-apa. 
@ Jika salah, maka tulis isi 
baris aslinya. 
@ Apakah baris tersebut meru- 


pakan akhir blok? 

@ Jika benar, maka set 
blockmember-0 (diartikan 
salah). 


replaceb: si pengganti blok 
Untuk mengganti suatu blok, kita 
bisa mempergunakan replaceb. Pro- 
gram akan menerima awal dan akhir 
blok serta teks baru, dan akan meng- 
ganti isi blok dengan teks baru terse- 
but. 
$ ./replaceb 
usage: ./replaceb cin» cout» «start» 
send» cnewstr» 
Penjelasan: 
@ xin», cout», start», dan xend» 


sama dengan contoh sebelumnya. 


@ wnewstr» adalah blok teks baru. 


Sebagai contoh, kita akan mem- 


buat sebuah file replaceb testin de- 
ngan isi berikut ini: 


# testin file 

# doing nothing 
# means nothing 
# 


var1-10 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 04/2008 


67 


TUTORIAL FILE TEKS 


var2-40 


#optional argument 
var3-50 


#end of optional argument 


varx-1000 

Tugas yang akan kita lakukan 

adalah mengganti blok di mana: 

@ Diawali dengan: #optional argu- 
ment. 

@ Diakhiri dengan: #end of optional 
argument. 

Dengan blok baru. 

@ var4—0 


Contoh penggunaan program: 
S5 ./replaceb replaceb testin 
replaceb testout '#optional 
argument' '#end of optional 


argument' 'var4-0' 


$ cat replaceb testout 
# testin file 

# doing nothing 

# means nothing 

# 

var1-10 


var2-40 


var4-0 
varx-1000 
Sebelum bekerja, replaceb akan 
memeriksa apakah file input bisa di- 
baca dan file output bisa ditulis. 
Berikut ini adalah source code 
replaceb.c. Penjelasan akan dibahas 
setelah source code: 
/x 
»Nreplaceb 
x Noprianto, 2008 
FNGBin 
3 


#include cstdio.h» 


#include cstring.h» 


const int MAX FN LEN ASF 


const int MAX LN LEN 4096: 

int main (int argc, char “ argvil) 
InetevalN NO) 
Int 


FILE “file in - NULL: 


FILE “file out - NULL: 

char in(MAX FN LENI: 

char out (MAX FN LENI: 

char start (MAX LN LENJ: 

char endIMAX LN LENJ: 

char replace (MAX LN LENJ: 

char buff (MAX LN LENI: 

char tempIMAX LN LENI: 

char temp2 IMAX LN LENJ: 

int blockmember - 0: /“false “/ 


ap “enceja la G)) 
t 
Inosalalsir (Siseloas, Nusages Gel Sina: 
cout» cstart» cend» cnewstrsin"”, N 
argvlol): 
AEEen 5 lp 


return retval, 


ha 


strcpy (in, argvlI1l): 
strcpy (out, argvI(21): 
strcpy (start, argvlI3l): 
strcpy (end, argvI4l): 
strcpy (replace, argvI5l): 


mila ala — Toge (ala, V3) 
if (file in -- NULL) 
( 
fprintf (stderr, “Could not read 
Seal ata) 8 
Kanye 5 2 


) 


else 
t 
file out - fopen (out, "w")j 
ati (able at 5 NU) 
( 
fprintf (stderr, “Could not 
write $s1|n”, out), 


retval - 3j 


Sisa 


while (!feof (file in)) 
( 
fgets (buff, MAX LN LEN, 


dll ala) 


strncpy (temp, buff, strlen 
(start)): 

strncpy (temp2, buff, strlen 
(end) ) : 


LEN CcorN(iletin)|/ Nbreak, 


1 (stremp3 temp, start) M-— 


( 
blockmember - 1: 
Ie 


if (blockmember -- 1) 


fputs (buff, file out): 


) 


if (strcmp (temp2, end) -—- 0) 
( 
you (esilace, mila Gus) 


blockmember - 0: 


Ja 
) 
SeloseNtilelout) 
retval - 0j 
) 
fclose (file in): 
) 
return retval, 
Ip 
Penjelasan: 
@ Algoritma yang kita gunakan 
adalah: 
@ Selama file belum habis dibaca. 
@ Baca satu baris. 
@ Apakah baris tersebut meru- 
pakan awal blok? 
@e Jika benar, 
blockmember-1 
kan benar). 
@ Apakah blockmember-1? 
@ Jika benar, maka tidak 
lakukan apa-apa. 
@ Jika salah, maka tulis isi 
baris aslinya 
@ Apakah baris tersebut meru- 
pakan akhir blok? 
@ Jika benar, maka: 
@ Tulis blok baru. 
@ Set blockmember-/ (di- 
artikan salah). 


maka set 
(diarti- 


Sampai di sini dulu pembahasan 
kita. Program-program yang dibahas 
masih memiliki banyak kekurangan 
yang dapat disempurnakan. 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


68 04/2008 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


TUTORIAL GIMP 


alam proses editing file foto, kulit wajah merupakan salah satu objek yang 


paling sering menjadi objek utama. Dengan menggunakan aplikasi GIMP, 


Anda juga dapat menghasilkan tampilan kulit yang lebih lembut daripada 


tampilan kulit yang terdapat pada file foto asal. 


Bagian kulit, terutama kulit wajah 
memiliki arti penting dalam setiap 
penampilan. Bahkan ketika berdan- 
dan pun, yang paling diutamakan 
adalah kulit wajah. Perawatan wa- 
jah yang paling sering dilakukan 
baik oleh kalangan kaum hawa mau- 
pun kaum adam adalah pembersih 
dan pemutih wajah. Sedangkan, tata 
rias yang paling sering digunakan 
oleh para wanita adalah penggunaan 
bedak. 

Pada dasarnya, penggunaan bedak 
yang tepat akan menjadikan cahaya 
yang menerpa kulit wajah menjadi 
diffuse dan soft, sehingga menutupi 
adanya kerutan ataupun bercak pada 
kulit serta kelembutan dan kehalu- 
san kulit menjadi sangat menonjol. 

Pada artikel kali ini, penulis akan 
membahas bagaimana mendandani 
tonal warna dan cahaya pada ku- 
lit, terutama kulit wajah sehingga 
mendapatkan efek tone warna kulit 
yang diffuse dan soft, serta tampak 
lebih bercahaya rona wajahnya. 


1. Membuka foto wajah 

Seperti biasa, langkah pertama yang 
harus Anda lakukan adalah mem- 
buka file foto wajah yang ingin Anda 
perindah tonal warna dan penca- 
hayaan area kulit, terutama bagian 
wajahnya. Bukalah foto dengan cara 
mengklik menu File » Open. Setelah 


foto wajah terbuka, lakukanlah 
Zoom, agar mudah terlihat bagian 
kulit, terutama kulit wajah yang 
hendak di-retouching. Setelah sele- 
sai, foto siap diproses lebih lanjut. 


2. Lakukan seleksi seluruh bagian 
tone kulit 

Lakukan seleksi terhadap seluruh 

bagian kulit, terutama kulit wajah. 

Termasuk di dalamnya mungkin ku- 

lit leher, tangan, dan sebagainya. 
Untuk melakukan proses retouch- 

ing terhadap tonal warna dan cahaya 


Gambar 1. Membuka file foto wajah. 


pada kulit ini, maka kulit perlu di 
isolasi terlebih dahulu agar me- 
mungkinkan pemrosesan yang opti- 
mal. Banyak cara untuk melakukan 
isolasi ini. 

Adapun cara yang biasa digunak- 
an oleh penulis adalah dengan cara 
berikut: 

@ Seleksi area seputar area kulit. 
@ Mendetailkan seleksi dengan 
menggunakan layer mask. 


Sedangkan rincian dari masing- 
masing langkah tersebut, yaitu: 


70 04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIMP 


@ Seleksi Area Seputar Area Kulit 

e Pilih tool seleksi. Agar seleksi 
dapat dilakukan secara bebas, 
Anda dapat menggunakan Las- 
so Tool. 

e Pilihseleksiseputarkulitwajah, 
kemudian tekan tombol Shift. 
Lanjutkan dengan melakukan 
seleksi area kulit lain yang ter- 
pisah, seperti, tangan, dan lain- 
lain. Seleksi, lakukan sedikit 
di luar area kulit yang ada, se- 
hingga memungkinkan seluruh 
area kulit untuk terseleksi. 


0 ——  — — 
400,343 |px | 10016 # ackoroung 116.8 Mp) naa Ej 


Gambar 2. Seleksi sekitar area kulit. 


3. Menyalin hasil seleksi ke dalam 
layer baru 

@ Lakukan peng-copy-an dengan 
menekan tombol Ctrl4C. 

@ Tempelkan hasil peng-copy-an 
tersebut dengan menekan tombol 
Ctrl-V. 

@ Anda akan mendapatkan sebuah 
floating layer. 

@ Agar floating layer tersebut dapat 
menjadi sebuah layer, lakukan 
pilihan terhadap floating layer 
tersebut dengan melakukan klik. 


Gambar 3. Meng-copy ke floating layer dan memantapkan float- 
ing layer dengan perintah New Layer. 


Pada panel Layers, pilih perintah 
Anchor atau New Layer, maka 
floating layer yang terpilih akan 
dimantapkan menjadi sebuah lay- 
er baru. Secara default layer ini 
bernama Pasted Layer. 

Klik kanan pada layer baru terse- 
but (Pasted Layer). Pada menu 
yang muncul, pilih pada menu 
perintah: Edit Layer Attribut. 
Pada kotak dialog yang muncul, 
ketikan nama baru agar layer mu- 
dah dikenali. Ketikan: Kulit seb- 
agai nama baru dari layer terse- 
but. 


320,3 


35 px Il 


10026  Partod Layer 8,5 ma) 


Gambar 4. Mengganti Nama layer baru hasil penempelan 
(paste). 


4. 


Masking untuk memperhalus se- 
leksi 

Klik kanan pada layer Mata. Pada 
floating menu yang muncul, pilih 
pada menu perintah: Add Layer 
Mask. 


Ble sit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs FI 


px | 10026» kulit (12,5 me) aa C1 


Gambar 5. Menambahkan Layer Mask pada layer Kulit. 


Pastikan bahwa warna foreground 
adalah hitam, sedangkan warna 
background adalah putih. 
Matikan tampilan dari layer Back- 
ground, dengan cara klik pada 
simbol mata yang terletak pada 
sebelah kiri layer Background. 


—— 1 
kata Teja ala 


1 


(px) 20004 & kulit mask (18.0 MB) 


Gambar 6. Me-non-aktifkan layer Background. 


@ Sekarang Anda dapat hanya 
berkonsentrasi pada area terselek- 
si di sekitar area kulit. 

@ Klik pada lambang layer Mask 
yang terdapat pada sebelah kanan 
layer Kulit. Sehingga layer mask 
sekarang menjadi layer yang aktif. 

@ Sekarang lakukan masking den- 
gan menggunakan: Air Brush Tool 
atau Paint Brush Tool 
Sebagai contoh kali ini, gunakan 
Air Brush Tool. 

@ Terapkan parameter Brush seb- 
agai berikut: 

e Radius 
Menyesuaikan kebutuhan 
e Tekanan (pressure) : 50 s/d 75 

@ Lakukan masking, hingga di dapat 
seleksi area kulit yang lebih aku- 
rat. 


w.. is 
Be Na Lola aj 


Gambar 7. Hasil seleksi yang lebih akurat, menggunakan teknik 

masking. 

5. Isolasi daerah-daerah di luar area 
kulit 

Lakukan isolasi terhadap daerah- 

daerah di luar kulit, yakni dengan 

cara, tekan tombol Alt, kemudian 

pilih bagian-bagian wajah atau area 

kulit yang ingin dikeluarkan dari 

area kulit, seperti: 

@ Area mata. 

@ Area alis. 

@ Area mulut, bibir, dan gigi. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2008 71 


TUTORIAL GIMP 


2 
Fi 


Gambar 8. Mengisolasi daerah-daerah di luar area kulit, meng- 
gunakan teknik masking. 


Cara yang paling mudah adalah 
dengan menyemprotkan air brush 
tool pada area-area tersebut pada 
layer mask. 


6. Memperoleh tonal yang lembut 
dengan Gaussian Blur 
Untuk memperoleh pewarnaan dan 
pencahayaan tonal area kulit yang 
terkesan lebih lembut, kita dapat 
menggunakan filter: Filter » Blur 
» Gaussian Blur. Anda juga dapat 
mempergunakan parameter sebagai 
berikut: 
@ Blur Radius 
e Horizontal: antara 10 px hingga 
25 px. 
e Vertical: antara 10 px hingga 
25 px. 
@ Blur Method: Tidak begitu ber- 
pengaruh. 


“Gaussian Blur 


5 


Je 
Y Preview 


4 


Blur Radius Blur Method 


Horizontal:/15,0 5 UR 
2 & RLE 


Vertical: 15,0 - px - 


Gambar 9. Kotak dialog dan parameternya menggunakan filter 
Gaussian Blur. 


Bantuan Batal 


Sedangkan, menurut pengalaman 
penulis, parameter yang cukup opti- 
mal adalah: 

@ Blur Radius 

e Horizontal: 15 px. 

e Vertical: 15 px. 

@ Blur Method: RLE. 


Setelah menerapkan filter blur 
tersebut, tampak bahwa area kulit 
berkesan difuse dan soft, kulit tam- 
pak demikian lembut dan halus. 


1. Mengubah mode Blending (layar/ 
screen), agar tampak lebih putih 
dan bercahaya 

Kulit wajah yang tampak lebih lem- 

but dan halus saja, mungkin belum- 

lah mencukupi. Juga dibutuhkan 
wajah yang putih bercahaya. Namun 
demikian, warna putih yang diperoleh 
tidak boleh menjadikan wajah tam- 
pak putih pucat seperti orang yang 
sakit, atau malah seperti mayat. 
Namun, kita ingin mendapatkan 

wajah yang putih bercahaya, namun 
dengan tampilan yang lebih alami. 
Mode blending yang dapat diper- 
gunakan untuk mendapatkan efek 
tersebut adalah penggunaan mode 
blending: layar/screen. Nah, seka- 
rang ubah mode blending layer Kulit, 
dari Normal menjadi Layar/Screen. 


8. Menyalin dan mengubah Mode 
Blending (Overlay), agar tampak 
lebih segar dan hidup 

Sekarang kita sudah mendapatkan 

wajah dan area kulit yang lembut, 

halus, dan putih serta bercahaya. 


Kulit, kemudian ubah mode Blend- 
ing-nya dari semula dengan mode 
Layar/Screen, ubah menjadi mode 
Overlay. 


9. Mengubah Opacity Layer, agar 
tampak lebih alami 

Jika hanya mengandalkan pada 
penggunaan Layer Kulit dengan 
mode Blending Screen/Layar, walau- 
pun sekarang tampilan sudah men- 
jadi lebih alami, tetapi tetap kurang 
alami karena sorot-nya menjadi ter- 
lalu bercahaya. Sebaliknya, dengan 
penambahan layer Kulit dengan 
Mode Blending Overlay, kita dapat 
memperoleh kembali kekontrasan 
dan detail tekstur yang baik. Namun 
dengan demikian, wajah yang putih 
bersih dan cahayanya kemungkinan 
menjadi kembali redup, juga tekstur 
pada bagian tertentu terasa terlalu 
kontras dan tajam. 

Untuk mengatasi hal tersebut, 
kita dapat mengaturnya dengan cara 
pengaturan Opacity dari kedua La- 
yer Kulit tersebut. Adapun langkah- 
langkahnya adalah sebagai berikut: 
@ Mengatur Opacity Layer dengan 

Blending Mode Screen/Layar 

e Pilih Layer Kulit yang Menggu- 

nakan mode Blending Screen/ 


Namun demikian, kekontrasan dan Layar. 

tekstur wajah menjadi berkurang de- e Ubah nilai Opacity dari layer 
ngan terjadinya peningkatan cahaya tersebut, pertahankan agar 
pada kulit. 

Salah satu “gigi.xcf-1.0 (RGB, 2 layers) 640x480 

Pa 3 
meningkat- 

kan kembali 


kekontrasan - 
dan detail 4 
tekstur kulit 
dan tekstur 
wajah, salah 
satu caranya 
kita bisa | 
menyalin 
layer Kulit 
dan — men- 
gubah mode 
Blending- 
nya,  men- 
jadi overlay. 
Salin layer 


KS Sean 


sow 
£ 


Layers 


Mode: | Layar 


TAG 


Opacity: s5 
Lock: 


- 
So Kisi 
& Background 


memuas |1.00,0 


Gambar 10. Potret wajah setelah Layer Kulit diubah Mode Blending-nya menjadi Layar (Screen). 


72 04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GIMP 


File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 
BI Pn PI Me ENTIA 


Knee ana II 


Pe Pen BSE 


sos 
| 
| 


Hata 
| 


Gambar 11. Potret wajah setelah Layer Kulit disalin dan diubah Mode Blending-nya menjadi Overlay. 


nilainya cukup tinggi. Sekitar 
nilai 45-75 adalah nilai yang 
cukup optimal. 

e Pada contoh kasus ini, pergu- 
nakan nilai Opacity: 604. 

@ Mengatur Opacity Layer teratas 
(dengan Blending Mode Overlay) 
e Pilih Layer Kulit teratas, yaitu 


File Edit Select View Image Layer Colors Tools Dialogs Filters 


(eta tata BER rat PER ra BR ra BPR 


Display Navigation & 


Kalaigi.xcf1 i Fa 


Sekso 


Layers @ 


Mode: | overlay z 
Opacity: xx (100,0 
Lock. 3 

& Ra & Ku copy 

& lg Ke 


4) Background 


layer yang menggunakan mode 


blending Overlay. 
@e Ubah nilai Opacity dari layer 
tersebut, pertahankan agar 


nilainya cukup kecil. Sekitar 
25-45, adalah nilai yang cukup 
optimal. 

@e Pada contoh kasus kali ini, pe- 


Mode: | Normal 


opacity: 


Lock: 3 


Gambar 12. Kulit yang halus, lembut, bercahaya. 


gunakan nilai Opacity sebesar 
406. 


Sekarang Anda telah mendapat- 
kan kulit indah yang bersih, putih 
bercahaya, namun tetap menjaga de- 
tail-detail pada kulit dan wajah.m 

Suwondo (mas suwondo@)yahoo.com) 


LINuK, | 


Ye Uuyo EN SOURCEN 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Beragam Operasi Angka Menggunakan PHP 


Pada kesempatan yang lalu sudah dibahas beragam tip 
operasi string yang dapat Anda lakukan di PHP. Selain 
memiliki beragam fungsi untuk melakukan operasi string, 
PHP juga memiliki banyak fungsi untuk melakukan operasi 
angka. Berikut beberapa contoh penerapan operasi angka 
di PHP. 


Membuat tabel perkalian. Untuk latihan awal ber- 

main-main dengan pemrosesan angka, ketikan skrip 
multiply table.php ini untuk membuat tabel perkalian 
angka 5. 


«?php 
// Membuat Tabel Perkalian 
foreach (range(1, 10) as $num) ( 


Esa V5 se Sati 51 3 (5 « Snum) Telor Sp 


) 


7 Mozilla Firefox 3 Beta 3 EA 
File Edt View History Bookmarks Tools Help 2 
5: SG (Di hitpy/localhosty—supriyanto/o42008/now/muliply. table php | IG: soogle a 
.fil Home BilSmart Bookmarks » Getting Started 5 Latest BBC Head... 


5x1-55 

5x2-10 
5x3515 
5x4-20 
5x5-25 


5x6-30 


9 Saga angka terbesar dan terkecil. Untuk mencari 
angka paling kecil dan angka paling besar dari deretan 
angka yang tersedia, Anda dapat menggunakan fungsi 
sort(). Sebagai contoh, ketikan skrip sortl.php di bawah 
ini untuk mencari angka terkecil dan angka terbesar. 

«?php 

// definisikan kumpulan angka 

Sseriesi — array/(76, 1348, 56, 2.6, 189, 67.59, 17594, 

2628 MU92O 797 NBA M3 29 820 MEI OM NON 

// urutkan array angka 

sort ($series): 

// Ekstrak nilai maximum/minimum value dari array yang 

terurut 

// Hasil: “Minimum is -1.101 “ 

Smin - SseriesIOl: 

echo “Angka Terkecil: S$min cbr/»": 

// Hasil: “Maximum is 17594" 

Smax - $seriesIsizeof ($Sseries)-1l: 


echo “Angka Terbesar: Smax"j 


P3 
w Mozilla Firefox 3 Beta 3 PEN 
Ele Edit View History Bookmarks Tools Helb Bs 
da DG (Dihtovlocalhosti-supnyantojoa2008/mowsortL.php IsJ Id-lssoge a 


(fk Home BMSmart Bookmarks y # Getting Started fi) Latest BBC Headi... y 


Angka Terkecil: -1.101 
Angka Terbesar: 17594 


Dalam contoh di bawah ini, akan dikelola suatu angka 
yang diberikan dengan menggunakan tanda koma untuk 
penanda bilangan, dan hanya menggunakan dua angka 
dibelakang koma. Ketikan skrip dibawah ini dengan 
nama number-format.php. 

«?php 

// mendefinisikan angka yang akan diolah 

Samount - 3957459.7398j 

// format angka dengan tanda koma dan 2 angka desimal 

dibelakang 

// Hasil: “3,957,459.74" 

SformattedAmount - number format (Samount, 2): 

echo $Sformattedamount : 


P3 


Mozilla Firefox 3 Beta 3 


Hle Edit View History Bookmarks Tools Help 


GG ID hitoMbcalhost/- supriyanto/042008mowjnumber-format.php se Ika- code 3 


dk Home BXSmart Bookmarks #MGstting Started Mi Latest DBC Headii.. y 


3,957,459.74 


Konversi angka ke berbagai basis bilangan. Pada mata 
kuliah sistem digital, mungkin Anda pernah menemu- 
kan kondisi untuk merubah suatu angka ke basis bilangan 
lain, misal ke oktal atau hexadesimal. Skrip converting 
between base.php dibawah ini dapat digunakan untuk 
merubah suatu bilangan ke basis bilangan yang lain. 
«?php 
// mendefinisikan angka yang akan digunakan 
Snum - 100: 
echo “Desimal: S$num cbr/»": 


// konversi angka ke binari 


// Hasil: “Binary: 1100100 
$Sbin - decbin($num): 

echo “Binary: Sbin cbr/»"j 
// konversi angka ke oktal 
// Hasil: “octal: 144 N 
Soct - decoct ($num) : 

echo “Octal: Soct cbr/»": 
// konversi angka ke hexadecimal 
// Hasil: “Hexadecimal: 64 “ 
Shex - dechex($num): 

echo “Hexadecimal: Shex cbr/»": 


// konversi angka ke base 6 


// Hasil: “Base6: 244" 
Sbase6 - base convert ($Snum, 10, 6): 
echo “Base6: Sbase6 “j 


RS 


Y Mozilla Firefox 3 Beta 3 
Fie Edit View History Bookmarks Tools Help 


Mengolah angka dengan beberapa bilangan desimal di- 
belakang koma. Pada beberapa kasus, Anda mungkin 
akan menemukan kasus untuk memformat suatu angka 
yang memiliki beberapa bilangan di belakang koma. 


74 04/2008 M INFOLINUX 


Gr GO (bhupocalhosti- supriyanto/os2008mow/convert between base.php | IKAH soodle ai 


koma @XSmart Bookmarks» #Getting Started AM Latest BBC Headli.. v 


Desimal: 100 
Binary: 1100100 
Octal: 144 
Hexadecimal: 64 
Baseb: 244 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Ubah data dalam bentuk angka menjadi kalimat. Se- 

belum dapat melakukan hal ini, Anda butuh mengin- 
stalasikan paket PEAR Number Words terlebih dahulu. 
Instalasi paket PEAR Number Words cukup dilakukan 
dengan menggunakan perintah berikut: 

$ sudo sudo pear install Numbers Words-0.15.0.tgz 

Setelah paket PEAR Number Words terinstal, lanjut- 
kan dengan contoh berikut. Pada contoh ini dimisalkan 
Anda ingin mengubah angka 190000000 menjadi bentuk 
kata. Ketikan skrip berikut dan beri nama number-into- 
words-1.php. 

«?php 

// include Numbers Words class 

include “Numbers/Words.php" 

// buat sebuah object 

Snw - new Numbers Words (): 

// cetak angka menjadi kata 

// Hasil: “190000000 dalam kata adalah one hundred 
ninety million." 
echo “190000000 dalam kata adalah “ Snw- 
»toWords (190000000) WN cbr/o"3 
// Hasil: “637 dalam kata adalah six hundred thirty- 
seven." 
echo “637 dalam kata adalah “ Snw-»toWords (637) 
Nb 
// Hasil: “-8730 dalam kata adalah minus eight thousand 
seven hundred thirty." 


echo “-8730 dalam kata adalah “ Snw-»toWords (-8730) 


Mm 
Tn 


25 


Mozilla Firefox 3 Beta 3 
Fie Edit View History Bookmarks Tools Help 


..-& 


IG |http/localhost/— supriyanto/042008/nowjnumber-nto-words-1.php 


190000000 dalam kata adalah one hundred ninety million. 
637 dalam kata adalah six hundred thirty-seven. 
-8730 dalam kata adalah minus eight thousand seven hundred thirty. 


Pada contoh di atas katanya masih menggunakan ba- 
hasa Inggris. Anda dapat mengubah default bahasa Ing- 
gris menjadi bahasa negara lain dengan menggunakan 
kode negara yang dimaksud. Sebagai contoh dapat dilihat 
pada skrip number-into-words-2.php di bawah ini: 

«?php 

// include Numbers Words class 

include “Numbers/Words.php" 

// buat sebuah object 

Snw - new Numbers Words (): 

// cetak angka dalam kata di beragam bahasa 

// French - Hasil: “78 in French is soixante-dix-huit." 


echo “78 in French is “ Snw-»toWords (78, 'fr' 
Ne eb/ N, 

// Indonesia - Hasil: “78 in Indonesia is tujuh puluh 
delapan." 

echo “78 in Indonesia is “ Snw-»toWords (78, "'id') 
Nb Sg 

// German - result: “-1850000 in German is minus en 


million 


// otte hundrede halvtreds tusinde." 
echo “-1850000 in German is “ 


“dk") 


Snw-»toWords (-1850000, 
Non 

// Spanish - result: “-1850000 in Spanish is menos un 
mil16n 

// ochocientos cincuenta mil. 


echo “-1850000 in Spanish is “ Snw-»towords (-1850000, 


Test) Nb 

2s 
Y Mozilla Firefox 3 Beta 3 Tan 
Hle Edit View History Bookmarks Tools Help Et 
“ - & GG | httplocalhost/— supriyanto/042008jnow/number-into-words-2,php @ 


.fkHHoma EXSmart Bookmarks» #Getting Started AM Latest BBC Headli.. v 


78 in French is soixante-dix-huit. 

78 in Indonesia is tujuh puluh delapan. 

-1850000 in German is minus en million otte hundrede halvtreds tusinde. 
-1850000 in Spanish is menos un millon ochocientos cincuenta mil. 


Konversi angka ke bilangan Romawi. Pada suatu kasus, 
Anda ingin merubah suatu angka menjadi bilangan ro- 
mawi. Untuk melakukan hal ini, Anda dapat menginsta- 
lasikan paket PEAR Numbers Roman. Untuk menginsta- 
lasikan paket tersebut, jalankan perintah di bawah ini: 
$ sudo pear install Numbers Roman-1.0.2.tgz 
Setelah paket PEAR Number Roman terinstal, lanjut- 
kan dengan contoh berikut. Pada contoh ini dimisalkan 
Anda ingin mengubah angka 5 dan angka 318 ke dalam 
bentuk bilangan Romawi. Ketikan skrip di bawah ini, dan 
beri nama number into roman-l.php. 
« ?php 
// include Numbers Roman class 
include “Numbers/Roman.php" : 
// buat sebuah object 


$nr - new Numbers Roman): 


// Hasi “5 in Roman is V." 

echo “5 in Roman is “ Snr-»toNumeral (5) Na 

// Hasi “318 in Roman is CCCXVIII". 

echo “318 in Roman is “ Snr-»toNumeral (318) . “.", 

25 
” Mozilla Firefox 3 Beta 3 BEI 
Fie Edit View History Bookmarks Tools Help Ch 
@ - Di | http:tocalhost/- supriyante/042008Inow/number-into-roman-Lphp Ir az soogle aj 


.fi Home fXSmart Bookmarks» #Getting Started 91 Latest BBC Headli.. v 


5 in Roman is V. 318 in Roman is CCCXVIII. 


Untuk mencetak angka 1-100 dalam bilangan romawi, 
Anda dapat menggunakan skrip number into roman- 
2.php di bawah ini: 

« ?php 

// include Numbers Roman class 

include “Numbers/Roman.php" : 

// buat sebuah object 

$nr - new Numbers Roman (): 

// cetak angka 1 sampai 100 as Roman numerals 

JA Farel Sar ane anBr ANA wOanur cape (eu 
foreach (range(1, 100) as Sx) ( 


print $nr-»toNumeral (Sx) . “1, 


Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2008 75 


WORKSHOP DISTRO 


Anonymouse Browsing dengan Tor 


$ sudo apt-get install tor 


 supriyantoOws034: — 
Ele Edit View Terminal Tabs Help 


Untuk melindungi privasi saat melakukan browsing di du- 
nia maya, Anda dapat menggunakan aplikasi Tor. Berikut 
langkah mengonfigurasikan Tor dengan Mozilla Firefox 
untuk kebutuhan anonymous browsing. 


1 Langkah awal yang akan kita lakukan adalah mengin- 
stalasi aplikasi Tor di sistem Ubuntu. Untuk mengin- 
stalasi aplikasi Tor, jalankan perintah berikut: 


sudol password for supriyanto: 


supriyanto@ws034:-$ sudo apt-get install tor 


Aplikasi Tor ini akan kita gunakan dengan browser 
Mozilla Firefox. Karena Ubuntu 7.10 sudah meng- 


Pada halaman konfirmasi apakah Anda ingin per- 
mintaan DNS di lewatkan melewati Tor network, klik 
saja Yes. 


Selanjut- 

nya, klik 
saja OK di 
halaman un- 
tuk menspe- 
sifikasikan 
kapan proxy 
akan digu- 
nakan dan tidak digunakan. - 


Here you can specify when this proxy is and is not used, 


Add NewPattern | Edit Selection | Delete Selection | Help Contents| Wildcard Reference 


Enabl... | pattern Na... | URL pattern 
“Google Mail — http://"mail.google.co.. 


Whitelist (Inclusive) or Blacklist (Exclusi... | 
.. Whitelist 


gunakan Mozilla Firefox 2.0, maka kita tidak perlu lagi 
menginstalasi Privoxy untuk dapat menggunakan Tor. Se- 
bagai gantinya, kita akan menggunakan Add-ons Mozilla 
Firefox yang bernama Foxy Proxy di Mozilla Firefox 2.0. 


1 | konfigurasi FoxProxy selesai, dan browser 
Firefox akan di-restart kembali. 


Arahkan browser Anda ke 
url https://addons.mozilla. 
org/en-US/firefox/ad- 
don/2464 untuk mengin- 
stalasi Addons FoxyProxy. 


Pada halaman Addons 

FoxyProxy, klik button 
Install Now untuk memu- 
lai proses instalasi. t 


Software Installation xXx 


You have asked to install the following item: 


Unsigned 


FoxyProxy 
& from: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/t 


Malicious software can damage your computer or violate 
your privacy. 
You should only install software from sources 


that you trust. 
Ginstall Now 


Cancel 


e » 
Langunges (maateson 


4 


Tak berapa lama kemudian, 
proses instalasi Addons Foxy- 
Proxy akan dimulai. 
proses instalasi selesai, klik but- 
ton Restart Firefox untuk meng- 
aktifkan perubahan. , 


Setelah 


Jika Anda ditanyakan 
apakah ingin menggu- 
nakan Tor dengan Privoxy 
atau tanpa Privoxy, klik 
saja button Without. s 


Saat browser Firefox tampil kembali, akan muncul 
halaman konfirmasi untuk mengonfigurasi FoxyProxy. 
Klik saja button Yes sebagai pilihannya. 


D Are you using Tor with Privoxy or without? 


port yang direkomendasi- 


7 sea port yang ingin digunakan oleh Tor. Untuk isian, 
gunakan saja default 


7) Please enter the part on uhich Toris listening. Fyou dont know, use the defauit 
(93) 


cancel Ox 


kan pada halaman Foxy- 
Proxy tersebut. 


Setelah selesai browser Firefox di-restart, pada po- 
1 1 jok kanan bawah StatusBar, Anda akan melihat logo 
dan tulisan FoxyProxy. Untuk mencoba FoxyProxy sudah 
berjalan dengan baik atau belum, klik kanan pada tulisan 
FoxyProxy dan centang (“) pilihan “Use proxy “Tor” for 
all URLs”. Coba akses ke url https://torcheck.xenobite. 
eu. Jika IP kita pada situs tersebut telah teridentifikasi 
sebagai Tor-EXIT berarti kita sudah sukses, dan dapat 
langsung kita gunakan sesuai kebutuhan. 


Bone 


5 | kana p Use proxies based on their pre-defined pattems and priorties | 


Untuk memastikan kalau IP global Anda sudah 
1 FP Maan coba akses ke situs yang bisa membaca IP 
global, misal http://noc.cbn.net.id/myip.php. Dari hala- 
man tersebut, terlihat kalau IP yang Anda gunakan, sea- 
kan-akan sudah tidak lagi dari IP global yang diberikan 
oleh ISP. 


Home 2 Support » Network Info 


Main Menu Your Current IP Address is: 


- Breaking 
News 


85.31.186.104 


Jena Germany 


Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


- Network 
Statistic 


76 04/2008 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


Instalasi Mozilla Firefox 3 


Meskipun Mozilla Firefox 3 pada rilis final nanti akan dipa- 
ketkan pada distro Ubuntu, namun menunggu merupakan 
suatu hal yang membosankan. Agar tidak bosan, mari 
instalasi sendiri paket Mozilla Firefox 3 Beta. 


Sebelum menginstalasi Mozilla Firefox 3 Beta, Anda 

dapat men-download dahulu paket Mozilla Firefox 3 
Beta pada url http://developer.mozilla.org/en/docs/Main 
Page. Pada contoh ini, digunakan paket firefox-3.0b3.tar. 
bz2 yang merupakan rilis terbaru pada saat tulisan ini 
dibuat. Paket firefox-3.0b3.tar.bz2 dapat Anda temukan 
pada bonus DVD InfoLINUKX edisi ini. 


Main Page -MDC - Mozilla Firefox 
Hie Edit View History Bookmarks Tools Help 


an 13 fb II hupndeveloper.mozilla.orgyenydocs/Main Page sb) IG sooale &) 
4 Getting Started ESLatest BBC Headlines II Linux Kernel 2.6.24 R. 


$ sudo In -s /usr/lib/firefox/plugins/“ 


 supriyanto@serverl.example.com: /opt/firefox/plugins 
File Edit View Terminal Tabs Help 

Supriyantoeserver1:-$ cd /opt/firefox/plugins/ 
supriyanto@server1:/opt/firefox/plugins$ sudo ln -s /usr/lib/firefox/plugins| 
sa 


supriyanto@server1:/opt/firefox/plugins$ 


Tahap selanjutnya adalah tahapan terpenting, yakni 

membuat link untuk Mozilla Firefox 3 yang baru saja 
Anda instal dengan menggunakan perintah berikut: 

$S cd /usr/bin/ 

$S sudo mv firefox firefox.old 


$ sudo In -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefox 


” supriyanto@serverl.example.com: /usr/bin 
File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@server1l:-$ cd /usr/bin/ 

supriyanto@serverl:/usr/bin$ sudo mv firefox firefox.old | 
supriyanto@serverl:/usr/bin$ sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/bin/firefol| 
, | 


mozilla developer center bet: seat 


Documentation PON TA h ta 


Related 
|Catagory: All Catagories 


Main Page 


Navigation 


Firefox 3 for developers 


& Main Page 
Firefox 3 Beta 3 has been released, and is now available for download &, See 


& Recent changes 


Firefox 3 for developers for developer documentation. & Help 
The Truth About JavaScripte FAR 
Get a aneak pes at upcoming changes to JavaScript Fiom Brendan Ech Atan 
. & Discussion 
Mozilla Developer Center contents & Viaw source 
» History 


Topics Technologies 


Pastikan paket libstdcw45 sudah terinstalasi dengan 

baik pada sistem Anda. Jika belum terdapat pada 
sistem Anda, lakukan proses instalasi dengan menggu- 
nakan perintah berikut: 

$ sudo apt-get install libstdc445 


 supriyanto@serverl.example.com: - 
File Edit View Terminal Tabs Help 


Back-up terlebih dahulu preferences dari Mozilla 
Firefox versi sebelumnya yang telah terinstalasi agar 
dapat dengan mudah Anda kembalikan jika suatu saat 


terjadi masalah. 
$ sudo cp -R -/.mozilla -/.mozillabackup 


supriyanto@serverl:/usr/bin$g I 


Langkah instalasi Mozilla Firefox 3 telah selesai. Kini 
Anda dapat segera menjalankan Mozilla Firefox 3 dari 
menu Applications » Internet » Firefox Web Browser. 


“Install Firefox3.Oal in Ubuntu — Ubuntu Geek - Mozilla Firefox 3 Beta 3 Ta 
Ele Edit View History Bookmarks Tools Help xl 


ab BG (Di ileMhomersupnyanto/2oril2008Workshop/Desktop/firefox/instal-irefox30a1-n-ubunti AN || (IGI- Gooole a 


di Home E3Smart Bookmarks» @XGetting Started SI Latest BBC Headli.. v 
T 


escribes haw to Instal! Find ubuntu articlesat | 


to the UKis leading IT 
Meta released in May 2007. 
Gran Paradiso Alpha 1 
Register being built on top 
Login 


Win.a Free Vista 0S 
Join BrightHub free and 
you could win Vista / 
MAC Leopard or more 
brigbthub.corm 


Sponsor ind b commurity. Curreni 
users of Mozilla 
Firefox should not use c| 


What is new in Firero: 


Iyou wantto know mhat 


instaling riretossodl Fi refOX 


version 3.0b3 


EAO's in Linux 

Get the latest answers 
on Linux and Unspire 
solutions at ITtoobox. 
LinusiTtoobox.corn 


ads-by Googlsads by coc 


Mew ads about: 


an) 


Preparing your systerf 
01998-2008 Contributors. All Rights 
Reserved. Firefox and the Firefox logos are 
trademarks of the Mozila Foundation, All 


suda apt-gat instal libst 


Amanda Open 
Nowyou needto take bl Source Backup 


Archi rights reservet 
Tebiveni ht 5 Mast popular backup & 
Select Month Is Lowest cost of 


Now'you needta downlol — "V:1-9b3) Gecko/2008020513 


sudo ep H8 smosita — 
Hata "| Mozilla/s.0 (XL: Uj Linux i686: en-US: recovery software, 
Firefox/3.0b3 


ounarshp. 
Mn ten 


wget -c http://ftp.mozilla 3.ta1.enUS.linux- 


1586 tar.b22 credits 


Sx Portatili per LINUX 
/Airone Green il portatile 


per linux con ubuntu, 


Ungip the .tar-bz: 


Untuk menambah fungsionalitas Mozilla Firefox 3, 

Anda dapat menambahkan sejumlah extension, plug- 
ins, search engine, dan sebagainya, yang terdapat pada 
url https://addons.mozilla.org/en-USI/firefox/. 


versi sebelumnya ke Mozilla Firefox 3 yang baru saja 
Anda instal. 


S cd /opt/firefox/plugins/ 


www.infolinux.web.id 


Firefox Add-ons - Mozilla Firefox 3 Beta 3 Nela 
File Edit View History Bookmarks Tools Help kai 
7 supriyanto@serveri.exampie.com: - “as da - GG Eimpstaddonsmosilaorgfenusfrefoy AN "| (KF Goodle 3 
Be NE Ve Teri Taka Haha : - .di Home EXSmart Bookmarks» #MGetting Started AN Latest BBC Headi Linux Kernel 2.6.24 R 
upriyanto@serverl:-$ sudo cp -R -/.mozilla -/.mozillabackup £ 2 
supriyantoeserver1:-$ mozilla Sta 2 
Bea O— Ans 
Sekarang Anda akan memulai proses instalasi Mozilla 
Firefox 3. Ekstrak file tarball Mozilla Firefox 3 yang and Eat yan you personaie yaa 
b 's experience. Take a look around and make Firefox 
telah di-download sebelumnya ke direktori /opt. Pan 
S sudo tar xjvf firefox-3.0b3.tar.bz2 -C /opt/ 3 What are Add-ons? Li 
" supriyantoserverL.example.com: - Ps Sa ea Na 
File Edit View Terminal Tabs Help Si With arnewihsme. romuaimihs: Taka look aruiind and see ha dkAMone canidb TAN YoL)— 
Supriyantoeserver1:-$ sudo tar xjvf firefox-3.0b3.tar.bz2 -C /opt/ 2 Haa Wetyngsnatab abyamesatisn ss ha ek yak SERA, in near Enak ea 
firefox/ das 
2 . 2 . 5 Pala ban We Recommend 
LT mangga, lakukan proses link plugins Mozilla Firefox — Yoono 
by Yoona 
Anna 


Selamat menjelajah web dengan Mozilla Firefox 3! 
Supriyanto (supriyanto@infolinu.co.id) 


INFOLINUX m 04/2008 77 


PRINT SERVER , Headset 
AIRLIVE P-201U 1-Port USB 2.0 Print Server K GPRS-600U 85.6Kbps Fax/SMS/Voice Modem, GPRS, Tri-Band GSM, USB S$ 
D-LINK DP-300U/E 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 2-port Parallel Printer, NK 1456-TR 56k V 92 Serial, Fax/Data Modem, Topic Chipset SS 
1-port USB Printer Port NK 1456-U 56k V 92, Fax Modem, Tornado Chipset -- Surge Protector S$ 
D-LINK DP-301P--/E 1 Port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, 1 Port Paralel Printer OMON SEGM-520 Wireless USB GSM/GPRS/EDGE Modem, 85,6 Kbps 
D-LINK DP-301U Fast Ethernet Print Server DUP3G SU-5100U Wireless USB CDMA Modem External, CDMA 2000 1x S$ 
D-LINK DP-G321 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, I-port Parallel Printer, ith R-UIM, 153,6 Kbps 
2-port USB Printer Port, High Speed 2.4GHz (802119) Wireless Multi-Port Print Server OBOTICS USR5631 Modem US Robotics, 56K, V.92, Serial, Non Voice SS 60 
HP J3258B Jetdirect 170X Print Server Enables a parallel printer, except GDI OBOTICS USR5633B Modem US Robotics, 56K, V.92, USB, Non Voice S$ 60 
inters, to be shared among users. OBOTICS USR5668 Modem US Robotics, 56K, V.92, Serial, Voice / Message USS 86 
3263G JetDirect 300X -10/100Base-TX External 1 port with 2MB flash US SUPRA CDMA Modem, CDMA2000 1X Modem, 153.6 Kbps, USB USS 59 
ory & J in software COM Fastrack M1306B Dualband GSM Modem, 14.4Kb, 3v/5v SIM Interface Rp.3,450,000 
1934A rect 620n Fast Ethernet print server allows HP printers, MFPs & COM Fastrack M1306B -- SMS Center Application Dualband GSM Modem, Rp.3,450,000 


-ones with an EIO card slot to be shared on a network. 14.4Kb, 3v/5v SIM Interface, SMS Center Application 
etdirect 510x Fast Ethernet, Ethernet, 802.3 network 


ET 039 1 Port USB 2.0 Multi Function Printer 
r 50 1 Port USB Print Server - VGA Splitter 1-2, 1 to 2 VGA Splitter, include : 3 cable (Sm -- 2x1,5m) 
PSUS4 Print Server for USB with 4-Port Switci CE700 USB KVM Extender, 150m, No support to SUN and MAC. 

100-MPTU 1-port Multi-Function Print Server(1 USB) CL1208MA-AAT-G 17" 8-Port LCD KVM with Extra Local Console 

100-MP2U 2-port Multi-Function Print Server(2 USB) CS1208A 1 Gonsole(PS/2), 8 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD. 552 
100-P1P Fast Ethernet Printer Server 1-port UTP 10/100Mbps, . of cables (2 x 1.8m PS/2) 
Printer CS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2): w/ Firmware Upgrade: OSD. 615 
100-P1U Fast Ethernet Printer Server 1-port UTP 10/100Mbps, . of cables (2 x 1.8m PS/2) 
CS1708 1 Console(USB), 8 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of 635 
100-P21 Fast Ethernet Printer Server I-port UTP 10/100Mbps, es (2 x 1.8m USB) 
Printer, 2-port USB CS1716 1 Console(USB), 16 Server(USB). Multi-Platform. OSD. Incl. of 819 
EW-P1PG 54Mbps 802.11g Wireless Printer Server 1-port UTP es (2 x 1.8m USB) 
8, I-port Parallel Printer CS17832AC 1 Console(USB), 2 PCSs(USB), 2 Periphera(USB) w/ Audio: 160 
EW-P1UG 54Mbps 802.119 Wireless Printer Server 1-port U included 


s, 1-port USB 1734AC 1 Console(USB), 4 PCSs(USB), 2 Peripheral(USB) w/ Audio: Sr) 
EW-P216 54Mbps 802.119 Wireless Printer Server I-po included 
8, 1-port Parallel Printer, 2-port USB CS17446 4-port Dual-View KVM Switch: cables included SS. 359 
EW-PSTU Wireless I-port Print Server(1 USB) w/wire & wirel CS1754 1 Gonsole(USB), 4 PCs(USB) w/ Audio. Multi-Platform: OSD US$ 375 
CS17626 2 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included USS 219 
CS1764C 4 port DVI KVM Switch (USB interface): cables included USS 319 
CS1772C 2 Port USB KVME Switch with 3 Port(RJ45) 10/100Mpbs Ethernet port USS 299 
Port USB2.0 Hub built in: cables included 
CS1774C 4 Port USB KVME Switch with 5 Port(RJ45) 10/100Mpbs Ethernet port USS 415 
Port USB2.0 Hub built in: cables included 

CS228-AAT-G 2 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT&Serial. U 599 


RE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.11g Wireless Access Point 
OM 3CRWDR101A-75 ADSL Wireless 4-Port 10/100, 11g Firewall Router, 
bps, Autosensing 
LLIED TELESYN AT-AR236E ADSL Modem, Router 1 Port 10/100 Mbps 

LLIED TELESYN AT-AR256E ADSL, Router, RJ-11 4-Port 10/100 TX, Net Firewall 
L 2/2 Plus & 2L-170P 
D-LINK DCM-202 Broadband Cable Modem DOCSIS 802.3, 1-Port Ethernet, 1-Port CS428-BAT-G 4 Consoles(PS/2), 8 Server(PS/2) w/ Audio. Support AT&Serial. U 899 
USB, 1-Port CATV Coaxial, up to 43Mbps e 2l-170P 
-LINK DSL-2540T 4-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, ADSL Modem Router CS62AZ 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2) with Audio: built-in cable SS 43 
NK DSL-504T/E Built-in ADSL Modem, ITU G.dmt/lite Compliant, 4-port UTP CS64UZ 1 Gonsole(USB), 4 PCs(USB) with Audio: built-in cable 
0/100Mbps, I-port RJ-11 for ADSL Line Connection, Virtual Server Feature, CS72EC 1 Console(PS/2), 2 PCs(PS/2): cable included SS 80 
MZ-port Support, NAT, L2TP & PPTP & IPSec pass-through for VPN, DHCP CS74EC 1 Console (PS/2), 4 PCs (PS/2), cable included S$ 
erver, UPnP Support, DoS Protection, Web & Telnet Management CS8BA09 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2), better VGA: OSD S$ 
LINKSYS AG-241 Modem ADSL VPN 4 Port USS CS9134 1 console (PS/2), 4 server (PS/2), support AT & serial OSD US$ 
LINKSYS AM3OO ADSL 2-- Modem with 1 Ethernet, 1 USB Port, Dying Gasp USS EN CS913809 1 Console(PS/2), 8 Server(PS/2): support AT&Serial: OSD: Black USS 
LINKSYS WAG200G Wireless-G ADSL Home Gateway, Wireless router - External - USS US221 Manual Switch : 2 PC Share 1 USB 2.0 Device US$ 
DSL, ADSL2-- - 54 Mbps - 4-port switch - IEEE 802.119, IEEE 802.11b, Fast US421 Manual Switch : 4 PC Share 1 USB 2.0 Device USS 
hernet, Etherne VE150 Video Extender (High guality): 1280x1024 @60Hz (150m) USS 
ROLINK Hurricane 9200P Modem ADSL2/2-- 4 port USS 59 VS-881 8 port Video Switch, 1920 x 1440 resolution USS 
GOR 2500 4-Port ADSL Router with 802.119 and 802.11b Ethernet Port Rp.1,325,000 VSO404 Video Splitter, Matrix 4-to-4 flexible VGA & Audio Switch. (350MHz). US$ 
GOR 2700GE 4 Port ADSL Router, Wireless AP Rp.1,750,000 0X1440@1.8m. Max to 65M 
INXEL P942E Cable Bridge USB -- Ethernet Rp.1,299,000 VS92A 2-Port Video Splitter US$ 
INXEL Prestige 791 Modem HDSL Router Rp.2,650,000 VS94A 4 port Video Splitter(250MHz).1920x1440@60Hz. 65m USS 
D-LINK DFM-560EL 56Kbps Fax/Data/Voice Modem, V9O & K56Flex, Serial, USS 24 VS9BA 8 port Video Splitter(200MHz).1920x1440@60Hz. 65m USS 
Topic chipset NK DKVM-4/E 4-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, included USS 
D-LINK DU-562M USB Modem External 56 Kbps Connexant Chipset USS 26 es 2 pcs 
INTERLINK Ambient 56K-V90 Modem Ext. 56K V90 Intel Ambient Chipset US$ 20 D-LINK KVM-121 2-port video, PS/2 keyboard, PS/2 mouse KVM switch, cables U 
ITEGNO 3000-Serial 85.6Kbps Fax/Data/Voice Modem, GPRS, Dual Band GSM, USS included 


Serial, Headset EDIMAX EK-PS2C 2 Port PS2 KVM Switch With Building Cable, Plastic U 
ITEGNO 3000-USB 85.6Kbps Fax/Data/Voice Modem, GPRS, Dual Band GSM, US$ INTELLINET 156714 4 Port DVI KVM Switch U 


»/- »—- »—--—— 


D 


-— 


78 04/2008 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


INFO HARGA 


WIRELESS LAN (exclude Adaptor) 
3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps U EDIMAX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.119 
CRPAG175B 11a/b/g Wireless PC Card/PCMCIA with XJACK Antenna U EDIMAX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 
CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 119 USB Adapter 54 Mbps U LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.1, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 11Mbps 
CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 119 USB Wifi 54 Mbps U KSYS WMP30ON Wireless-N PCI Adapter 802.11n, 54Mbps 
CRUSB20075 OfficeConnect Wireless 119 USB Adapter 108 Mbps U KSYS WMP54G IEEE802.11g, PCI Card for Deskto) 
CRWE454G75 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps U KSYS WMP54GS Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster 
CRWE776075 Wireless 7760 11a/b/g PoE Access Point U KSYS WPC54GS Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter -- Speedbooster 
CRWER100-75 OfficeConnect Wireless 119 Cable/DSL Gateway 54 Mbps U KSYS WPS546 Wireless-G Print Server 802.119, 54Mbps 
CRXJK10075 OfficeConnect Wireless 11g Xjack PC Card/PCMCIA 108 Mbps U KSYS WRE54G Wireless-G Range Expander 
LIED TELESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port 10/ U KSYS WRT150N Wireless-N Home Router 802.11n, 4-Port 10/100 BaseT 
OTX Switch and 1 x 10/100TX WAN Port KSYS WRT3OON Wireless N Broadband Router, 802 11N 
LIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX U KSYS WRT350N Wireless-N Gigabit Router 802.11n, 4-Port 10/100/1000 BaseT 
US WL-320gE Wireless Access Point 125 Mbps Encore Tech U KSYS WRT54G Wireless G Broadband -- Router 
US WL-500W Wireless Router 802.11n, 4-Port 10/100BaseT LAN, 1-Port WAN U KSYS WRT54GC Wireless G Broadband -- Route 
US WL-520GU BroadRange Wireless Router 802.119, 4-Port 10/100 BaseT LAN,  U KSYS WRT54GL Wireless-G Broadband Router with Linux 
KSYS WRT54GS Wireless G Broadband -- Router, Speed Booster 
Range Wireless Router, 802.119, 160GB, 4-Port 10/100BaseT — U KSYS WUSB200 Wireless-G Business USB Network Adapter with RangeBooster 
KSYS WUSB300N Wireless-N USB Adapter 802.11n, 54Mbps 
Ouk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 U KSYS WUSB54G Wireless-G USB Adapter 802.119, 1-Port 10/100BaseT, 2.4GHz, 
Tak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps — U Mbps 
ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.11g U KSYS WUSB54GC Compact Wireless-G USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps 
uk 802.11g, 125mbps Wireless USB Adapter U YS WUSBF54G Wireless-G USB Adapter 802.19, 2.4GHz, 54Mbps with Wi-Fi 
Oak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.11g 
D7632uk4A Wireless DSL/Router, 54Mbps, 802.119 
3AK4A ADSL2-- Modem with Wireless-G Router 802.119, 4-Port 
, 125Mbps 
0-4 Wireless Pre N Router 
/g/n Wirelss Router 
12.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC 
1G-A-K9 802.11g IOS AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg 
LAPGMN-50 Wireless Super G Access Point 80219, 1-Port 
, 108Mbps 
-WLBARAA400 Wireless ADSL Router 802.119, 4-Port 10/100 Baset U 04WBRA2 Wireless ADSL2/2 -- Modem Router, 54Mbps, 4-port Switch, SPI 
bps 
LBARGMO MISO Wireless Broadband Router 802.119, 4-Port 10/100  U R14-G Wireless Cable/DSL Broadband Router, 54Mbps, 4-port Switch, SPI Firewall U 
WAN, 54Mbps OM EP9001GP USB Wireless Adapter 802.11g, Data Rate 108Mbps 
-CG-WLBARGS(R)-50 Wireless Super G Broadband Router 802.19, 4-Port M EP9821G Wireless PCI Adapter 802.119, Data Rate 54Mbps 
LAN, 1-Port WAN, 108Mbps M EP9821GP Wireless PCI Adapter 802.119, Data Rate 108Mbps 
-CG-WLCBGMO MISO Wireless CardBus Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps M EP9600GP Wireless Access Point 802.11g, Data Rate 108Mbps 
-CG-WLPCI54GS-00 Wireless Super G PCI Adapter 802.119, 2.4GHz, 108Mbps U ET TEG-S5 5-port 10/100/1000Mbps Copper Gigabit Mini Switch (Plastic Case) U 
-CG-WLUSB260-50 MISO USB Wireless Adapter 802.119, 24GHz, 54Mbps TEG-S8 8-port 10/100/1000Mbps Copper Gigabit Mini Switch (Plastic Case) U 
-CG-WLUSB268-00 Wireless Super 6 USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 108Mbps U EW 430AWB Wireless Accespoint With Bridge 54mbps 
O-COR-WLCB-54GL Wireless CardBus Adapter 802119, 2.4GHz, 54Mbps EW-428PI Wireless PCI Adapter 802.19, 2.4GHz, 54Mbps 
CIGMO MISO PCI Wireless Adapter 802.11b/g, 2.4GHz, 54Mbps EW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter 
SB2GL Wireless USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 54Mbps EW-430APB Wireless Access Point with Bridge 802.19, 1-Port 10/ 
AN, 2.4GHz, 54Mbps 


-0700 2.4GHz Omni-Directional, 7dBi Indoor Antenna 

ireless Router 802.119, 108Mbps, 4-port Switch TEW-432BRP Wireless Firewall Router 802.119, 4-Port 10/100BaseT LAN, 
ireless Mobile Router for UMTS/HSDPA 802.11g, 4-Port 10/100  U 1-Port 10/100BaseT WAN, 2.4GHz, 54Mbps 
USB, 54Mbps D PC Wireless PC Card 802.119, 2.46hz, 108Mbps 
K DSL-2640T 54Mbps (802.119) Wireless ADSL 2/2 -- Router, 4-port UTP 10/ U Wireless PCI Adapter 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps 
B Wireless USB Adapter 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps 
PB 108Mbps 802.11g Wireless Access Poin 
TEW-455APBO 108Mbps 11g Outdoor AP Bridge /w built in 9 dBi Antenna 
EW-601PC bps MIMO Wireless PC Card 
08Mbps 802.119 MIMO Wireless PCI Adapter 
08Mbps MIMO Wireless USB Adapter 

08Mbps MIMO Wireless Router /w 4-port Switch 
Draft Wireless PC Card 
Wireless PCI Card 
Wireless USB Adapter 
-Draft Wireless AP 
i Indoor/Outdoor Directional Antenna 
Outdoor 10 dBi Omni Directional Antenna 
earSky Bluetooth VolP Phone Kit for Skype 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


- 
feng 


D ECB-3220 Wireless AP Indoor, included Pigtail & POE 
EL-2511CD PLUS EXT2 Wireless LAN PCMCIA 80211b 23dBm ext. ant 
FOC3220EXT Wireless AP Outdoor 
EXT Wireless USB 2.0 Adapter 802.11b/g 23dBm (FCC) ext. ant 
Wireless USB Dongle 802.11b/g 

Wireless USB Dongle 802.11a/b/g 

EUB-862 EXT Wireless USB 2.0 Adapter 80211a/b/g 23dBm (FCC) ext. ant 
L 2511 BGPlus Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, IP 


mma 


cal sol ol o| co | m 
na) 


SS..." F!F#-# 


(ap) 


S5 


al ala 
SS 


1A—1A—) 


mma mi 


& 
& 


fan 


K DWA-547 Wireless IEEE 802.119 Rangebooster 
DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with 1 
ble Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD -- Power Supply -- UTP 
ncluded 
DWL-2700AP/E Wireless Outdoor Access Point, 802119 / 2.4Ghz - Complete 
es 
DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps 
WL-6132 Wireless USB Adapter 802.119, 2.4GHz, 108Mbps 
WL-6510 High Speed 2.4GHz (802.119) Wireless PCI Adapter 
DWL-G520 Wireless PCI Adapter 802.11g, 2.4Ghz, 108Mbps 


K 
K 
K 
K 


D-LINK DWL-G650 Wireless PCMCIA Adapter 802.119, 2.4Ghz, 108Mbps, Indoor 
EDIMAX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 
EDIMAX EW-7206PDg Wireless Access Point 801.119 54M with PoE interface 


Pan aa aa aa Maa Na Naa Nanas Nan aman nan nan aan an an 


www.infolinux.web.id INFOLINUX mM 04/2008 79 


NEXUS 


Get Ready to Connect 
www.nexusproducts.com 


Ingin mendapatkan 
hadiah berupa Mouse 
NEXUS MagicBall 8D5 
dari NEXUS? 

NEXUS menyediakan 
20 buah NEXUS 
MagicBall 8D5 untuk 
20 orang pemenang. 


Baca keterangannya di 


G 
U 
N 
G 
N 
L 
E 
Xx 
T 
N 
L 
U 
L 
: 
| 


SLMO-—Z5rSZACWUW 
Z2 CEZLASAdOzZCwWOO 
TmPMNCZCN2z40020r 
NN ZAXXOCOM—-OCZUKX 
»byoXmZmrZ2Z2ryYOz—Z 
CcrcZ-cwz-0mzZrp56w 
@CMNZNZCTMNENSCC 
ONTr4cCS402MM4YA 
MAP SZMN—7-—22p2:z 
CwxA—Z2rr—O0m$r-—2ZWw 
SbAOrAarPr-—-ZcZZSDUxX 


S 
@ 
N 
A 
E 
T 
A 
L 
E 
S 
M 
E 
N 
@ 
W 


S Z 
LI 
O U 
NB 
TE 
N O 
E U 
N L 
SO 
N O 
SA 
TI 
GA 
LT 
U O 


bawah ini. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Menggunakan default window manager apakah distro-distro yang tersembunyi di atas? 
a. GNOME b. KDE Cc. XFCE 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-04-xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 


Contohnya: LINUX 04 A Budi Santosa $ 28 CBPTELKOMSEL AExI 


BN 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000---/SMS berlaku untuk semua operator). sae men @esa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Mei 2008. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 06/2008. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id Untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


80 04/2008 mw INFOLINUX www.infolinux.web.id 


IKLAN 


LINUX 


EDISI MENDATANG 


Kreasi WebBlog Sendiri 
Menggunakan WordPress 


Kegiatan ber-blog sangat menyenangkan. Terlebih lagi 
Anda dapat menggunakan WordPress yang free untuk 
membuat layanan blog. 


InfoLINUX 05/2008 


Terbit 
1 Mei 2008 


untuk Dunia 
Pendidikan 


Membangun Control Panel di 
Linux (Bagian 3) 


Lanjutan tutorial membuat control panel sendiri yang 
membahas teknik pembuatan modul package manage- 


ment untuk pengaturan paket. 


LIGHTIPD 


Ay light. 


funning as root All modules available. 


Blokir Usaha Login Brute Force 


Tidak ada kondisi paling aman di Internet! Untuk itu, 
lindungi segera sistem Anda dari serangan pihak luar 
yang berusaha melakukan brute force. Salah satunya de- 
ngan membuat shell script untuk mencegah brute force. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


Web Server Mini Kinerja Maksimal 


Bukan hanya Apache yang dapat digunakan sebagai web 
server. Pada edisi mendatang akan dibahas beragam web 
server berukuran kecil yang ada di Linux. Meski kecil, 
web server ini memiliki cukup banyak kemampuan. 


82 04/2008 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


